Jawa Pos 


SELALU ADA YANG BARU! 


Sebulan Tes 
50 Ribuan 
Orang 


ECERAN RP 6.000 





SABTU KLIWON 4 APRIL 2020. 





Islandia 
Uni Emwat Arab) 
Bahrain 


5756 
2282 
2063 


SEA MMR JA POS MODERN 


"KORONA" MELAWAN KORONA: Dengan mengenakan helm berbentuk virus korona, anggota Polres Mojokerto, Jawa Timur, menyem- 
protkan disinfektan sambil memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka menjaga kesehatan kemarin (3/4). 














Norwegia 1753 
Swassi 152 
Hongkong 120 
Jerman 10 
Slovenia 1.081 
Austraha 1025 
Malta 101 
Estonia 935 
Italia 394 
Israel 19 
Korsel 23 
Lataa 229 
Spanyol 760 
Kanada C 
Singapura 
Siprus| 
Austria 
Rep. Indi 
Lthuania 
Denmark B 
Selandia Baru 
Ceko 
Portugal 
Finlancia 
Belanda BN 206 
Ka 374 
aa 
Belarus KANAN 317 
Azerbaijan MMA 299 
Inggris MAMA 227 
Cile Ma 135 
Makedonia Utara HA 881 
Panama Bi 173 
Slovakia MMI 167 


Idealnya 2 Juta agar Bisa 
Petakan Sebaran Covid-19 


Pemerintah Akan Pakai Mesin 
TBC untuk Percepat Deteksi 


JAKARTA, Jawa Pos-- Pemerintah 
pusat didesak mempercepat pe- 
meriksaan Covid-19. Sebab, hingga 
sebulan sejak kasus positif pertama 


terungkap, baru sekitar 50 ribuan 
orang yang telah menjalani pe- 


meriksaan 
» Baca Sebulan... Hal 1 











Ime onar 
UNTUK UMUM: Petugas medis mengambil sampel dari peserta tes Covid-19 
di Jamsil Sports Complex, Seoul, Korsel, kemarin. 

























































& . Tatwan Bg 134 
P “NG M t: MUI Montenegrol 133 
Wapres Minta UPDATE COVID:19 TA 
, Jumat, 4pe12020 Krgistan MI 128 
Bikin Fatw: “eta ane 
IKI Fatwa Postif | Sembuh | Meninggal — PDP-Asten dlam pengawasan 
Dae 
Mudik Haram 1.986) | (134 » | KABAR, Sonw nosocibsoberbede dengan 
dc aa | 2 AI kumdoidoo prov koreno. 
pergaroan yang dam 
pe - Kosta Rika HP 76 
PROBLEM mudik juga menjadi salah satu tema rapat Atsel MH TG 
onlineantara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur UM Watt Marilil dal 
Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin (3/4). Diakhirrapat, Ea asa aa Be em Pnvene 
Ma'ruf mengatakan sudah mendorong Majelis Ulama Pera Pemerikaan bomolesanr untu | )Monggonakar tas dah umik 
Indonesia (MUI) untuk menyatakan bahwa mudik itu PDP 2.013 m1 1205 430 255 mendeteksi gen Covid-19. mendeteksi imunoglobulin yang 
haram hukumnya di tengah wabah Covid-19. Positif 9g 12 Jaa Iwa (|20 Giasimen diambil dari dinding” | merupakan antibodi dalam tubuh 
Ridwan Kamil (RK) langsung menyambut baik Sarah 54 28 n " 3 Tunidad:TobogoN 32 Moing behtang dan engga mutih Ma DA ANA, 
rencana itu ) Boca Wapres... Hal 11 Meninggal — | 96 " 2 18 3 Ag a nan 
Pengambilan dan penyimpanan 
69 Thailand H 26 harus benar karena sangat | Tes tak harus di Lab BSL 2. 
P3 es 2 memengaruhi dalam proses Petugas harus menggunakan APD, 
5 Rongga mulut adalah pintu 'anada If 16 uenaya ikat aka ih rendah dari 
& . | Tnokat akurasi tebih rendah dat 
Mr PECUT / masuknya segala macam benda Argentina M 11 RT-PCR, tapi sangat cocok 
- asing, termasuk mikroba. Pane : kontrol positt, | digunakan untuk tes masal 
Sikat gigi dua kali sehari dan meet kontrol negeti, dan master mix. | Kalau dalam rapid test hasilnya 
ProrDrDiAH menggunakan obat kumur yang Ressa Harus dilakukan di Laboratorium | positif, harus dites lanjutan dengan 
bera oi banar muak stan H7 Biosafety Level (BSL) 2. Praktisilab | PCR. Sebaliknya, jika negatif, 
SAVITRI E. 2 MSI #1 wajib menggunakan APD (alat sangat mungkin respons 
SpPMK) bisa mencegah penularan bai 
sa R voglobinnya belum terbentuk. 
Ketua Departemen Virus. Seperti kita mencuci Dalam kasus ini jadi harus dites 
Ilmu Penyakit Mulut, tangan dengan sabun yang ulang setelah erham hari masa 
Wapres minta MUI bikin fatwa FKG Unair. mengandung antiseptik: Indonesia Akurasi tinggi. | inkubasi. 
mudik haram. Bangladesh 4 Sumer Own idetoga sumber cma metan 


Biar sekali-sekali merasakan 
Lebaran di ibu kota... 


ragedi dan Komedi 


Sumber @PAGPAK Cor Mambarortest 


THR Tetap Wajib 


kawal Kepercayaan 
2 ba terlebih dahulu? Kenapa 


orang-orang menjadi marah?” 
? Baca Tragedi... Hai tf 


SAMA 
PADA SBUK 
SofL KOROMA, 
HINGGA BURON 
BAN GK 


SEORANG teman berkomentar 
mengenai tes cepat virus korona, 
"Bukannya lumrah anggota DPR 


Tidak bisa bertemu dengan murid-murid mengaji 
yang diajarnya karena pandemi Covid-19 tak membuat 
Munawaroh kehilangan akal. Guru ngaji asal Kediri itu 
mengajar secara daring. Semua gratis. Termasuk kuota 
internet yang dikeluarkan untuk video call berjam-jam. 








IOBAL SYAHRONI, Kediri, jawa 





4 SUDUT 


Dibayarkan 


PEREKONOMIAN memang te- 
ngahlesu akibat pandemi Covid-19. 
Tapi, Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah memastikan bahwa THR 


Bu Guru Mengaji Munawaroh yang Ingin Terus Mengajar. 


Dua Minggu Tak Bertemu Murid Sudah Bikin Kangen 


(tunjangan hari raya) keagamaan 
harustetap dibayarkan oleh peng- 
usaha kepada buruh atau pekerja 

» Baca THR... Hal 1 


KELAS DARING: 
Munawaroh 
mengajari muridnya 
mengaji lewat video 
call dari rumahnya 
di Kelurahan 
Tosaren, Kecamatan 


SUASANA RT17, RW 06, Kelu- 
rahan Tosaren, Kecamatan Pe- 
santren, Kota Kediri, sedang sepi 
kemarin slang (3/4). DI jalan 
selebar5 meter itu hanya terlihat 








beberapa orang yang melintas 
Tepat di sebelah timur Musala 
Al-Kayat Tosaren, berdiri sebuah 


rumah putih 
? Boca Dua Minggu... Ha! 1! 





Pesantren, Kota 
Kediri, kemarin (3/4). 


2 | SABTU 4 APRIL 2020. 








Serikat Pekerja Kecam DPR 


JAKARTA, Jawa Pos - Penolakan terhadap omnibus 
law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kembali menggema di 
tengah merebaknya pandemi Covid-19. Reaksi keras itu 
merespons keputusan DPR yang akan melanjutkan 
pembahasan dalam masa sidang III ini. 

Penolakan keras datang dari Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka menilai pembahasan 
RUU Ciptaker tidakrelevan di tengah ancaman 
keselamatan masyarakat luas akibat Covid-19. 
Pembahasannya pun terkesan dipaksakan. "Keputusan 
DPR ini tidak punya empati kepada masyarakat yang 
berjuang melawan virus korona baru, tegas Presiden 
KSPI Said Igbal di Jakarta kemarin (3/4). 

Pihaknya berharap DPR membatalkan keputusan 
untuk membahas RUU Ciptaker. Namun, jika 
pembahasan tetap berlanjut, KSPI mengancam 
menggelar demonstrasi besar-besaran pertengahan 
April nanti. Diperkirakan, ada 50 ribu massa buruh yang 
akan dikerahkan dari Jabodetabek. 

Penolakan juga datang dari koalisi masyarakat sipil 
yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan 
Demokratis (GIAD). Dikatakan, keputusan parlemen 
tidak menunjukkan kepekaan di tengah upaya 
penanggulangan pandemi Covid-19. Pihaknya pun 
meminta DPR lebih fokus dalam mengawasi penanganan 
virus korona. "DPR terkesan mencuri kesempatan dalam 
musibah," tukas aktivis GIAD Luctus Karus. (mar/c9/fat) 





Masih Kebanjiran Pengaduan 


JAKARTA, Jawa Pos - Masa pandemi Covid-19 ddak 
menghalangi masyarakat untuk mengadukan dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). 
Dalam pertode kerja dari rumah atau workfrom home 
(WFH), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
menerima belasan pengaduan dari berbagai daerah. 

Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno 
mengungkapkan, selama dua pekan terakhir, jajarannya 
hanya menerima pengaduan secara online. "Data per31 
Maret 2020, pengaduan yang kami terima melalui online 
selama WFH adalah 14 aduan," ujarnya kemarin (3/4). 

Sekretariat DKPP memang telah memberlakukan 
WFH untuk mengantisipasi persebaran Covid-19 sejak 
17 Maret 2020. Meski demikian, terang Bernad, 
pihaknya tetap membuka pengaduan untuk 
memastikan hak masyarakat terakomodasi. 

Menurut Bernad, proses administrasi 14 pengaduan itu 
akan dilanjutkan, Yakni berupa verifikasi secara formil dan 
materil sebelum ditetapkan sebagai perkara. Jika ada syarat 
administrasi yang kurang, harus dilakukan perbaikan. 

Selain pengaduan online, persidangan yang digelar 
DKPP terpaksa dilakukan melalui video conference. 
Sejauh ini, lanjut Bemad, terdapat tiga perkara yang 
sidangnya harus ditunda karena menyebarnya virus 
korona baru, (far/c9/fat) 





POLITIKA 


C TONER 


Lcoo 


Jawa Pos 








Gerakan Nasional 
Demokrat 
Lawan Corona 


KADER DPC Partai 
Demokrat Jakarta Selatan 
menyemprotkan cairan 
disinfektan ke sejumlah 
fasilitas umum, pusat 
keramatan, dan permukiman 
warga di kawasan Cidodol, 
Jakarta Selatan, kemarin 
(3/4). Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono mengerahkan 
seluruh kader untuk 
membantu masyarakat 
Indonesia melawan wabah 
global virus korona baru 
melalul Gerakan Nasional 
Demokrat Lawan Corona. 
Lebih dari 25.000 masker, 
742 APD, 4.650 botol hand 
sanitizer, serta 600 paket 
sembako telah dibagikan 
kepada tenaga medis dan 
masyarakat. (“) 





Awas, Dana Transfer Bisa Dipotong 


Jika Pemda Tidak 
Merealokasi APBD 
untuk Penanganan 
Covid-19 


JAKARTA, Jawa Pos - Kemen- 
terian Dalam Negeri( Kemendagri) 
meminta pemerintah daerah 
(pemda) segera melakukan realo- 
kasi anggaran untuk memperkuat 
pencegahan persebaran dan 
percepatan penanganan Covid-19. 
Jangka waktu yang diberikan 
hanya tujuh hari ke depan. Jika 
realokasi tidak dilakukan, dana 
transfer akan dipotong. 

Kepala Pusat Penerangan Ke- 
mendagri Bahtiar menyatakan, 
Mendagri Tito Karnavian telah 
menerbitkan Instruksi Nomor 1 








"Tahun 2019 tentang Percepatan 
Penanganan Covid-19. Salah satu 
potn yang ditekankan adalah 
percepatan realokasi anggaran 
dariposlain yang kurangprioritas 
kepenanganan Covid-19di daerah. 

Bahtiar menjelaskan bahwa 
Permendagri 20/2020 tentang 
Realokasi APBD untuk Percepatan 
Penanganan Covid-19 sudah 
dikeluarkan pekan lalu.Namun, 
hingga kini belum banyak pemda 
yang menjalankannya. "Berdasar 
data yang masuk, belum ada 
laporanatau belum ada realokasi 
yangsignifikan dari APBD dalam 
mendukung penanganan Co- 
vid-19, katanya kemarin (3/4). 

Untuk itu, terang Bahtiar, Men- 
dagri mendorongpemda mem- 
percepat realokasi anggaran. 
Bukan hanya pada gubernur tapi 
Juga bupati/wali kota se-Indo- 











NTERNASIONAL 





Jika refocusing dan 
realokasi tidak segera 
dilakukan pemerintah 

daerah, besar 
kemungkinan Kemenkeu 
akan melakukan 
rasionalisasi dana transfer 
APBD yang berdampak 
pada pengurangan APBD.” 


BAHTIAR 
Kepala Pusat Penerangan 
Kemendagri 


nesia. "Mendagri menginstruksi- 
kan selambat-lambatnya tujuh 
hari ke depan setelah Instruksi 
Ini diterbitkan, seluruh daerah 
diminta segera melakukan refo- 
cusingdan realokast” imbuhnya, 
Apabila daerah tak kunjung 
melaksanakan realokasianggaran 
tersebut, pemerintah pusatakan 
meraslonalisasi dana transfer 
untuk daerah. "Jika refocusing 
dan realokasi tidak segera dila- 
kkukan pemerintah daerah, besar 
kemungkinan Kemenkeu akan 
melakukan rasionalisasi dana 
'ansfer APBD yang berdampak 
pada pengurangan APBD” 
Bahtiar menambahkan, Kemen- 
dagri juga memerintah Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) dan Inspektorat Jenderal 
Kemendagri melakukan peme- 
riksaan. Itu dilakukan untuk me- 


mastikan bahwa pemda telah 
melakukan refocusing dan me- 
nylapkan dukungan APBD yang 
memadai untuk penanganan 
Covid-19. 

Selain realokasi anggaran, Men- 
dagri Tito memberikan instruksi 
lain, Pemda diminta mengimbau 
masyarakatnya untuktidak mudik 
dan menyiapkan protokol kese- 
hatanterhadap masyarakat yang 
sudah telanjur mudik. 

"Terakhir, ungkap Bahtiar, Men- 
dagri meminta pemda memasti- 
kan kecukupan sembako di wi- 
layah masing-masing. Baik dalam 
ketersediaan pasokan maupun 
kelancaran distribusi. "Termasuk 
memastikan aktivitas industri 
yang menghasilkan kebutuhan 
pokok masyarakat dan alat-alat 
kesehatan penanganan Covid-19," 
tuturnya. (far/c9/fat) 





Rona-Rona Penanganan dan Penularan Covid-19 di Sejumlah Negara 


Pilih Tertular atau Mati karena Lapar 


Penularan Covid-19 tidak pandang bulu. be AT BN —emuur — 


Baik di negara kaya maupun miskin. Di beberapa 
negara, penanganannya membuat 
yang melihat mengelus dada. 


"TIDAK ada peringatan, me- 
reka langsung memukultorang- 
orang, Keluh kesah Itu dilon- 
tarkan Emily Nyambura, warga 
Nairobi, Kenya. Sejak virus SARS- 
CoV-2 penyebab Covid-19 masuk 
negara tersebut, pemerintah 
menerapkan jam malam, Nyam- 
bura adalah korban dari penegak- 
an jam malam tersebut. 

Pada 27 Maret lalu penjual mi- 
numan keliling itu tetap berda- 
ganghingga senja tiba, Saatitulah 
petugas keamanan datang dan 
langsung menyemprotkan gas 
air mata. Beberapa bahkan di- 


COVID-19 DI AS HI 


/AS perlahan merangkak menjadi 
negara paling terdampak virus 
korona, Kamis (2/4) waktu 
setempat, negara adidaya Itu 
mencatat rekor baru. 


m Kasus kematian akibat Covid-19 
dalam 24 Jam mencapai 1169 


Jiwa. Lonjakan korban terbesar 
dl guna selama Ini. .............. 


m Total kotban Jiwa dl AS 
mencapal 6 ribu. Hampir dua 
kal lipat dari korban jiwa 
Tiongkok. Angka tersebut hanya 
dikalahkan Italia dan Spanyol. 

m Penambahan kasus dalam 
24 jam terakhir mencapal 30 
ribu. Tertinggi sejak pandemi 
Cowd:19 muncul dIAS. 








m Total kasus di AS mencapai 241 
1tbu Jiwa. Dua kali lipat dari 
negara kasus terbanyak kedua, 
Itala, yang mencatatkan 115 
ribu Jiwa. Atau seperempat dari 





m New York merupakan negara 
bagian yang paling terdampak. 
Rasio kasus per100 ribu Jwa 
mencapal 473, sedangkan 
kematlan per 100 ribu jiwa 
mencapal 12, 


pukulitanpaampun tidak peduli 
dia masih muda ataukah lansia. 
Situasinya mirip membubarkan 
massa yang terlibat kerusuhan. 

"Infbukan perang, inipenyakit,” 
ujar Michael Ndung'u, aktivis 
Klamaiko Community Social 
Justice Centre. Menurut dia, pe- 
merintah Kenya memperlakukan 
penduduknya seperti binatang 
di tengah wabah Covid-19 ini. 
Hingga kemarin (3/4) ada 110 
kasus penularan di Kenya dengan 
3orang meninggal. 

Di Zimbabwe semua tokodan 
bank tutup. Penduduk tidak bisa 
mengambil uang pensiun. ATM 
juga tidak berisi. Harga hand 


, sanitizer melambung tinggi. Dan 


disaat bersamaan mereka juga 
kesulitan air bersih. Padahal, 
Zimbabwe menerapkan lock- 
down selama 21 hari. 

"Infakan menjadi 21 hariyang 
panjang, tidak ada apa pun di 
rumah (yang bisa dimakan), 
ujar Nelson Mahunde seperti 
dikutip The Guardian. 

Badan Pangan PBB (WFP)sudah 
memperingatkan bahwa 7,7 juta 
warga Zimbabwe bakal mengha- 
dapikesulitan pangan tahun ini. 
Itu setara separo populasi pen- 
duduk. Pernyataan tersebut di- 


buat sebelum Govid-19tersebar. 
Sangat mungkin situasinya ba- 
kal makin parah. 

Situasi serupa dirasakan pen- 
duduk di Amerika Latin. Banyak 
diantaranya yanghidupdibawah 
gariskemiskinan. Lockdown dan 
pembatasangerak sama dengan 
membunuh mereka pelan-pelan. 
Pada akhirnya, mereka akan 
melanggar batasan itu karena 
taat berarti mati kelaparan. 

Para imigran asal Venezuela 
di Kolombia termasuk yang paling 





terpukul. Harga bahan pangan 
kini melambung tinggi sejak 
karantinawilayah diberlakukan. 
Di pihak lain, penghasilan mereka 
terjun bebas. Beberapa imigran 
yang menyewa tempat tinggal 
harian diusir kejalan karena tidak 
mampu membayar. Akses air 
bersih, tempat cuci tangan, dan 
makanan sehat untuk menjaga 
imun tidak ada. Para pekerja imi- 
gran asal Venezuela itu rentan 
tertulardan menularkan Covid-19. 
Amerika Serikat (AS) juga sangat 
terpukul saat ini. Penularan di 
negara yang dipimpin Presiden 
Donald Trump tersebut kembali 
mencatatkanrekor baru. Pandemi 
Covid-19 juga menyebabkan 
angka pengangguran di AS me- 
ningkat tajam. (sha/c10/dos) 


TERUS WASPADA: Seorang 
perempuan memakal masker 
tumahan dengan kain bergambar 
karakter Disney saat antre 
membell makanan di Caracas, 
Venezuela, Kamis (2/4). 








wow 
PENGUSIR BOSAN: Warga Christchurch, Selandia Baru, 
menggantungkan boneka Teddy Bear di Jendela-jendela rumah 
atau pepohonan pada halaman mereka. Itu dilakukan untuk 
mengusir bosan anak-anak. Mereka bisa berlomba menemukan 
boneka yang ada dl rumah para tetangga. 


Hibur Diri dengan Buru Beruang 


WELLINGTON, Jawa Pos - 
Suasana di kota-kota Selandia 
Baru memang sepi akibat ka- 
rantina pandemi Covid-19. Na- 
mun, warga di Negeri Kiwiterse- 
but tak pernah bosan. Sebab, 
beberapa hari terakhir mereka 
sibuk berburu beruang. 

Beruang-beruangtersebut bisa 
ditemukan di sejumlah permu- 
kiman Selandia Baru. Ada yang 
sedangbertengger didahan pohon. 
Ada juga yang mengintip dari 
jendela lantai 2sebuah rumah. 
Bahkan, beberapaterlihat sedang 
memancing di teras rumah. 

Warga Selandia Baru memang 
sengaja memajang Teddy Bear 
ditempat yang terlihat dari luar. 
Dengan begitu, anak-anak yang 
sedang berjalan atau berkendara 
di luar bisa mencari mereka. 
"Inladalah cara agar orang-orang 
bisa terhubung meski tak bisa 
berdekatan,” ujar Deb Hoffman, 
salah seorang peloporkampanye 


berburu boneka beruang di Selan- 
dia Baru, kepada Associated Press. 
Permainan tersebut terinspirasi 
buku anak-anak berjudul We're 
Going on a Bear Hunt. Karya 
penulis Michael Rosen dan ilus- 
ator Helen Oxenbury tersebut 
menceritakan lima anak dan 
seorang anjing pergi berburu 
beruang. Sambil berburu be- 
ruang, mereka berkali-kali me- 
ngucapkan kalimat we're not 
scared alias kami tidak takut. 
Pemerintah Selandia Baru me- 
nerapkan karantinasejak pekan 
lalu. Mereka melarang warga 
keluar kecuali untuk kebutuhan 
pentingatau mencari angin segar. 
Itu pun mereka harus menjaga 
jarak satu sama lain. Dengan 
kampanye itu, anak-anak bisa 
berjalan sambil mencari beruang. 
Hoffman mengatakan, saat ini 
situsnya sudah menerima 12 
Tibutitikyang melaporkan sudah 
memamerkan beruangmereka. 


Beberapa mencoba kreatif de- 
ngan membuat beruang besar 
dari jerami dan kayu. Bahkan, 
Perdana Menteri Selandia Baru 
Jacinda Ardern meminta warga 
yang melewati rumah dinasnya 
untuk mencari boneka beruang. 

"Ini juga hiburan bagi orang 
yang memasang boneka. Setiap 
hari saya dengan ibu saya selalu 
mengganti adegan yang dilaku- 
kan beruang" ujar Jiavra Cohen, 
pelajar yang mengisolasi diri 
dengan keluarganya di Auckland. 

Selain Selandia Baru, warga 
Kanada pun antusias untuk me- 
lakukan permainan itu. Sayang, 
kabar buruk datang dari sang 
penulis cerita. Rosen yangkini 
berusia 73 tahun dilaporkan 
sedang dirawat karena gejala 
yang mirip dengan Covid-19. 
Sampai saat ini, keluarga belum 
memastikan apakah memang 
Rosen terjangkit virus korona 
atau tidak. (bil/c10/dos) 


Jawa Pos 


EKONOMI Pena 





IHSG 3 


73 
2020 


4.623,43 4! 






BSA ak SAP er 


SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 3 





DITUTUP POSITIF: Petugas melintas di depan layar Informasi perdagangan saham di BEI kemarin (3/4). IHSG nalk 91 poin ke level 4.623. 


Ekonomi RI Bisa Tumbuh 2,5 Persen 


JAKARTA, Jawa Pos - Asian Deve- 
lopment Bank (ADB) memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun ini padalevel2,5 persen. Angka 
Itu turun separo dari proyeksi ADB 
tahun lalu yang mencapai 5 persen. 

Penyebab anjloknya proyeksitersebut 
tentu saja pandemi Covid-19. Direktur 
ADB untuk Indonesia Winfried Wic- 
klein mengatakan bahwa fundamental 
makroekonomi Indonesia sangat kuat. 
Namun, wabah global itu membuat 
arah ekonomi berubah. "Kondisi 
Iingkungan eksternal menjadi buruk 
dan permintaan dalam negeri mele- 





mah ujarnya kemarin (3/4). 
Menurut ADB, perekonomian Indo- 
nesta akan pulih tahun depan. Optimis- 
me itu bisa terwujud jika pemerintah 
melakukan kebijakan yangtegas dan 
efektif dalam menanggulangi pandemi 
"Perekonomian Indonesia dapatkem- 
bali secara bertahap ke jalur pertum- 
buhannya tahun depan, tuturnya 
ADB juga memperkirakan intlasi 
naik ke level3 persen pada tahun ini. 
Tahun lalu inflasi rata-rata mencapal 
2,8persen. Nanti pada 2021 inflasi dipro- 
yeksi turun lagi menjadi 2,8 persen, 
Mencermati kondisi perekonomian 





pekan pertama April, Bank Indonesia 
(BI) memperkirakan inflasi sebesar 
0,2 persen month-to-month (MM). 
Angka tersebut lebih tinggi daripada 
bulan sebelumnya pada level 0,1 
persen(MtM). Sementara itu, Inflasi 
tahunan 2,8 persen. Gubernur BI 
Perry Warjiyo menuturkan, komo- 
ditas bahan pokokmenjadi mayoritas 
penyumbang inflasi. 

Di sisi lain, nilai tukar ruptah diperda- 
gangkan Rp 16.464 perUSD kemarin, 
menguattipis daripada 2 April. Perry 
menganggap nilai tukar ruplahsaatini 
masih memadai. Dia meyakini nilai 





tukarruplah bergerakstabil sepanjang 
tahun ini. "Bahkan, akan cenderung 
menguat ke sekitar Rp 15.000 perUSD 
pada akhir tahun int," kata alumnus 
Iowa State University tersebut. 

Perry meyakini pertumbuhan 
ekonomi tidak akan lebih rendah 
daripada 2,3 persen tahun ini. Dia 
menegaskan, BI sudah menyusun 
langkah-langkah strategis untuk 
mengantisipasi kondisi ekonomi 
terburuk bersama pemerintah, OJK, 
dan LPS. Kemarin indeks hargasaham 
gabungan (IHSG) juga finis pada zona 
hijau. (dee/han/c20/hep) 





Logistik Menyesuaikan Kebijakan Lokal 


JAKARTA, Jawa Pos - Penge- 
tatan akses keluar masuk di 
perbatasan sejumlah wilayah 
memaksa pelaku usaha logistik 
beradaptasi. Pengiriman barang 
dan dokumen 
menjadi tidak 
normal Para pe- 
laku usaha ha- 


60 


didahulukan masuk ke Surabaya 
dibandingkan kendaraan non- 
pelat L," tuturnya. 

Kendaraan yang mendapatkan 
prioritas adalah yangmuatannya 
bahan maka- 
nan, makanan 
Jadi, alat pelin- 
dungdiri (APD), 


rus bisa me- 
nytasati kebi- 
Jakan tersebut 
demi kelan- 
caran bisnis. 
Koordinator 





slasi Perusa- 


haan Jasa Pengi- 
iman Ekspres, 
Pos, dan Logis- 
tik Indonesia 
(Asperindo) 
ArditoSoepomo 
menuturkan 


Mobil dari Jateng 
yang mau masuk ke 
Jatim itu diperiksa 
dulu sama polisi. 
Seperti juga kendaraan 
yang pelat L pasti 
didahulukan masuk ke 
Surabaya dibandingkan 
kendaraan nonpelat L.” 


ARDITO SOEPOMO 
Koordinator Wilayah IV 
Asperindo 


danobat-obat- 
an. Sementara 
itu, tidak se- 
mua kendaraan 
yang meng- 
angkut barang- 
baranglainnya, 
termasuk paket 
dan dokumen, 
boleh masuk 
provinsi tetang- 
ga. Itu sesuai 
dengan kebija- 
kan pembata- 


bahwa banyak pengiriman an- 
tarprovinsi via jalur darat yang 
terlambat. Sebab, kendaraan 
yang akan masuk provinsi 
tetangga harus diperiksa dulu 
oleh aparat keamanan, 
"Mobil dari Jateng yang mau 
masuk ke Jatim itu diperiksa 
dulu sama polisi. Seperti juga 
kendaraan yang pelat L pasti 


san wilayah 
yang berlaku di beberapa pro- 
vinsi. Begitu pun pengiriman 
via jalur udara. 

Terjadi pengurangan kargo 
karena frekuensi penerbangan 
Juga berkurang sejak pandemi 
Covid-19. Namun, untuk pengiri- 
man via jalur laut, belum ada 
kendala yang berarti. "Selama 
pelabuhannya tidak tutup, masih 


lancar pengirimannya," tuturnya. 

Untuk pengiriman dalam kota, 
Juga tidak ada kendala yang 
berarti. Hanya, pengiriman da- 
lam kota menurun karena banyak 
perkantoran yangtidak berope- 
rasi normal. Hal itu membuat 
pengiriman dokumen lebih 
banyak dilakukan secara dalam 
Jaringan (daring). Pengiriman 
barang laundry, bahan makanan, 
sabun untuk hotel, dan lain-lain 
juga ikut menurun. 

Presiden Direktur PT Tiki 
Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 
M. Ferladi mengungkapkan 








FLEKSIBEL: Pengiriman paket dan dokumen terdampak kebijakan pembatasan wilayah di sejumlah daerah. 


bahwa pihaknya kini memilah 
moda transportasi pengiriman 
barang. "Misalnya, bandara 
atau pelabuhan untuk ke kota 
tujuan ditutup sesual kebijakan 
pemerintah setempat. Semen- 
tara Jalur darat masih bisa, INE 
akan memaksimalkan pengan- 
taran via jalur darat, ujarnya 
kemarin (3/4). 

Fertadi juga mengungkapkan, 
ada pula kebijakan penutupan 
wilayah yang hanya diberlakukan 
pada jam-jam tertentu. INEpun 
lantas memaksimalkan pengan- 
taran pada jam-jam yang bebas 


Pasti Bertahan asal Jeli Berstrategi 


SURABAYA, Jawa Pos - Bisnis 
kafe dan restoran di Jawa Timur 
(Jatim) terdampak kebijakan work 
rom homedan physical distan- 
cing. Di beberapa kota, pemerin- 
tah setempat memberlakukan 
larangan makan di tempat untuk 
mengantisipasl persebaran 
Covid-19. 

CEOPT Meeber Teknologi In- 
donesia Rudy Hartawan menga- 
takan bahwa pandemi sangat 
memengaruhi bisnisnya. "Meski 
begitu, isnisfood& beverage (F&B) 
jangan menyerah, ujarnya ke- 
marin (3/4). Menurut dia, para 
pelaku usaha tetap bisa memini- 
malkan dampaknegatif dengan 
berstrategi. 

Salah satunya, memperketat 
prosedur kebersihan dan keama- 
nan makanan. Mulai proses me- 
'masaksampai penyajian. Karya- 
wan di restoran, menurut dia, 





wajib menggunakan masker. 
Mereka juga harus sehat. Maka, 
pemeriksaan suhu badan bagi 
karyawan bersifat wajib. Jika 
perlu, temperatur para pengun- 
jung pun diperiksa. 

Gerai kuliner juga wajib menye- 





HIGIENIS: Sebagian masyarakat tetap mendatangi gerai kuliner di 
pusat perbelanjaan atau pusat keramalan yang masih buka. 


diakan hand sanitizeratausabun 
danairuntuk mencuci tangan. 
Penyemprotan disinfektan juga 
sebaiknya dilakukan secara ber- 
kala. "Selainitu, kitaharusjeli me- 
nangkap peluang bisnis. Berino- 
vasi membuat paket katering me- 


ngingat banyak masyarakat yang 
takut keluar rumah namun te- 
tap butuh makan," ucapnya. 
Lebih lanjut, dia menuturkan 
bahwa pelaku usaha kuliner juga 
sebaiknya menyediakan jasaan- 
taratau bisajuga bekerja sama de- 
ngan jasa penyedia layanan pesan 
antar dalam jaringan (daring). 
Beradaptasi dengan teknologi 
dan memaksimalkan layanan 
preorder juga penting. Begitu 
juga melayani pembayaran da- 
Ting "Dengan berbagai upaya 
tersebut, kami rasa bisa pelan- 
pelan mengangkat kinerja bisnis 
restoran," jelasnya. 
Sebelumnya, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Kafe dan Restoran 
Indonesia (Apkrindo) Jatim 
Tjahjono Haryono menyatakan 
bahwa kunjungan ke kafe dan 
restoran diSurabaya turun akibat 
pandemi. (car/c20/hep) 





SUSUN as 


tersebut. “Selain itu, kami sam- 
paikan pada customer untuk 
memastikan alamat yang dituju 
dapat menerima jika kiriman 
tiba,” ucapnya. 

Penyesuatan juga dilakukan 
pemaine-commerce yang selama 
ini menjadi salah satu kontributor 
utama volume logistik. "Ada 
perubahan operasional layanan 
pengiriman untuk beberapa 
daerah yang menerapkan pemba- 
tasan wilayah, kata Vice Pre- 
sidentof Corporate Communi- 
cations Tokopedia Nuraini Razak. 
(agf/rin/c20/hep) 














s1 & KLCI 2 3 TuB & MYR 3 3 EMAS 3 | MINYAK 2 
En 4 Aa: Fr 4 2 2 4 
2020 2020 s3 2020 02 Y 2020 2021 
mi 26.000 ru 
2.389,29 o 1.330,65 H 1.511,28 500,39 B 3.780,94 2.323,95 953.000 Ss 32,42 
2 


0 KemenBUMN 


Rapikan Anak 


Perusa 


Dari 27 Menjadi 
14 Klaster Usaha 


JAKARTA, Jawa Pos- Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Erick Thohir mulai mewujudkan 
visi besarnya. Dia mulai meram- 
pingkan BUMN. Bukan hanya dari 
segi kuantitas, tapi juga kualitas. 
Proses restrukturisasi bergulir. 

Erick menuturkan bahwa nanti 
klaster usaha BUMN yang saat 
ini berjumlah 27 susut menjadi 
14 bidangsaja. "Kami akan me- 
ninjausisi supply chatn dan busi- 
nesschance-nya. Tiap perusahaan 
harusmelakukan tinjauan. Ini dari 
mapptngyangsudah dilaporkan, 
sekitar 70 persen akan dikonsoli- 
dasikan, ucapnya kemarin (3/4). 

Restrukturisasi BUMN, lanjut 
Erick,akan bermuara padaefisten- 
sidan penguatan aruskas perusa- 
haan BUMN. “Saat krisis sepert 
Ini bisa dilihat kan. Posisi kas 
Jadi kunci entitas bisnis bertahan” 

Kemarin Erick bertemu dengan 
pemimpin tertinggi iga BUMN 
esensial. Yakni, Garuda Indonesia, 
Pertamina, dan Telkom. Tiga 
BUMNItu bakal mengawali kon- 
solidasi anakdan cucu perusa- 
haan. Pertemuan tersebut dihadiri 
Direktur Utama Garuda Indonesia 
Irfan Setiaputra, Direktur Utama 
PT Telkom Indonesia Rirlek 
Ardiansyah, dan Direktur Utama 
PT Pertamina Nicke Widyawati. 

Kepada media, Irfan mengaku 
siap melebur enam anak dan 
cucu perusahaan Garuda, Enam 
perusahaan itu adalah PT Rilis 
Arah Pratama Indonesia (RAPI), 
PT Indo Suplai Tata Solusi (ISTS), 
PT Garuda Tauberes Indonesia 
(GTI), PT Garuda Indonesia Air 
Charter (GIAC), PT Garuda Ilmu 
Terapan Cakrawala (GITC)Indo- 
nesia, dan PT Garuda Energy 
Logistik & Komersial (GELK). 

Irfan menegaskan bahwa peru- 
sahaan-perusahaan yang dilebur 
adalah yang tidak berkaitan lang- 
sung dengan bisnis inti Garuda. 
“Supaya perusahaan bisa berfokus 
pada bisnis inti dan menghemat 
biaya.Inijugaakan membukaruang 
bagi perusahaanlain untuk bekerja 
sama dengan Garuda" ujamya. 


GAMBARAN 
PERUSAHAAN BUMN 


Total Total anak/cucu 
perusahaan: | perusahaan: 


Target klaster 
bidang usaha 


a 
Pa mmm 
















haan 


Erick Thohir 





Irfanjuga memastikan pelebu- 
ran berorientasi pada prinsip 
good corporate governance (GCG) 
Artinya, rasionalisasi itu tidak 
akan berujungpada pemutusan 
hubungan kerja (PHK). "Kami 
pastikan SDM tidak ada rastonali- 
sasi,kitaalokasikankeperusahaan 
yang dimerger” ucapnya 

Sementara itu, Ririek bersiap 
merampingkan 20anakperusa- 
haan. Namun, dia tidak mau me- 
merinci perusahaan-perusahaan 
yang dimaksud. "Perampingan 
perusahaan sebenarnya dipikir- 
kansejak tahun lalu. Untuksaat 
ini, Telkom memiliki 49 anak 
dan cucu perusahaan, ujarnya. 

Rirtek mengungkapkan lebih 
lanjut bahwa perusahaan yang 
dirampingkan ialah perusahaan 
yangtterpantau overlappingde- 
ngan bisnis Inti Telkom atau: 
kinerjanya kurangeefisten. 
jugaakan meminimalkan penye- 
suatan karyawan karena mayori- 
tasnanti dipekerjakan di Telkom 
atau anak perusahaan lain,” 

Dalam kesempatan itu, Nicke 
mengatakan bahwa pihaknya 
akan melakukan likuidasi dan 
divestasi pada 25anak perusahaan 
Pertamina, Nicke juga tak meme- 
rinci perusahaan mana saja yang 
akan dikonsolidasikan. Namun, 
menurut dia, sebagian perusa- 
haan tersebut sudah tidak berope- 
rasi. "Likuldasi dan divestasi ini 
memangsalah satu langkah yang 
baik untuk meningkatkan bisnis 
inti perusahaan,” katanya 

Nicke menjelaskan lebih detail 
bahwa 25 perusahaan tersebut 
akan dilikuidasisecara bertahap, 
Cagi/c20/hep) 




















Pa SEKTOR 
Farmasi 
@ Jasa survel 
@ Energi 
@Agro 





Jasa keuangan 
Konstruksi 
@ Jasa konsultan 
@ Sarana dan 
prasarana 
perhubungan 


Sung amuwms 





LOWONGAN 





SURABAYA 





2 Blok FIB Soy 


dicari ADMIN ACCOUNTING WNT sing 


le Lulusan S1 





JiKedungdoro108sby 


ADMINISTRASI 


Dicari Admin Pajak Wht SI Pgim PPN 
Max3Oth Lmr ikp JiRaden Saleh 4F Sby 


IMALANG & SEKITARNYI/ 


UMUM 


Dibutuhkan Marketing farmasi lamaran 
ktm ke JI. Buktt Dieng B not Malang 





URGENTLY REOUIRED 


We are a fast growng PMA Company, belonging to a multinational group, 
produce high guality molten aluminum, and are looking for 


ENGINEERING 


@UALIFICATIONS 
@ Male, Max 30 years old 
Mun D3 Mesin Electro 


xpenences Manutactunng Automabon 
celient wntten ang verbal commurcation skils in Enghsh (or Japanese) 


xcollent Programening PLC. 
Jamndlar with Troui 
sei 


& Commissioning 
skils in analYical, problem solving, communication, interpersonal 


rease subrrut your comprehensive resume. expectabon salary and recent 
photograph at latest 30 Apri 2020 to: 
PTINDONESIA SMELTING TECHNOLOGY 
JL.Rembang Industri II No.2A, PIER, Pasuruan, Jawa Timur 


Or emai io: beni@ptist.co.id 
Only short istod Candidatos wl bo notifod. 


4 | SABTU 4 APRIL 2020: 





Berpestalah 
Para Koruptor 


EGALA momentum dan peluang 

sekecilapa pun akan dimanfaatkan 

untuk mengebirt gerakan antikorupsi 

di negeri ini. Setelah Komisi Pem- 

berantasan Korupsi (KPK) "sukses" 
dilemahkan melalui Undang-Undang (UU) 
Nomor 19 Tahun 2019 (revisi UU 30/2002), kini 
momentum pandemi Covid-19 pun digunakan. 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkum HAM)kini berencana membebaskan 
narapidana (napi)kasus korupsi denganalasan 
agar tidak terjadi persebaran virus SARS-CoV-2 
di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bagai kerbau dicocokhidungnya, KPK yang 
sudah susah payah menangkap dan memen- 
jarakan koruptor menyetujui ide konyol 
tersebut. Menkum HAM Yasonna Laoly sebe- 
lumnya merencanakan membebaskan 30 
tibunapi. Alasannya, banyak lapas di Indonesia 
yang overkapasitas sehingga rawan terjadi 
penularan virus korona. 





sms Oman 

Belum hilang rasa terkejut masyarakat, Yasonna 
kembali melontarkan rencana revisi Peraturan 
Pemerintah (PP) 99/2012 tentang Syarat dan 
“Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pema- 
syarakatan. Dalam PP tersebut diatur, napi 
koruptordan narkotika tidak berhakmendapatkan 
pengurangan hukuman. Dengan demikian, 
ketika pemerintah membebaskan 30rtbunapi, 
terpidana kasus korupsi dan narkotika tidak 
bisaikut bebas. Karena itu, Yasonna bersikeras 
merevisi PP tersebutagar para terpidana kasus 
korupsi bisa ikut dibebaskan. 

Rencana itu jelas sudah salah sejak dalam 
pikiran. Kondisi lapas untuk napi kasus korupsi 
jauh lebih baik daripada lapas untuk pelaku 
pidana umum, DiLapas Sukamiskin, misalnya, 
seorangnapi menempatisatu sel sendiri. Bahkan, 
perah ditemukan adanya sel-sel mewah di 
lapas tersebut Alasan overkapasitas jelas tidak 
tepat untuk kasus di Lapas Sukamiskin. 

Selain itu, rencana membebaskan napi kasus 
korupsi tentu mencederairasa keadilan masya- 
rakat. Jelas bertentangan dengan semangat 
pemberantasan korupsi yang disampaikan 
Presiden Joko Widodo saat kampanye. Kalau 
pembebasan napi kasus korupsi benar-benar 
direalisasikan, rezim ini akan dicatat sebagai 
rezim yang berpihak kepada koruptor. Akan 
menjadi preseden burukdalam gerakan pem- 
berantasan korupsi di Indonesia. 

Gagasan membebaskan 30 ribu napi untuk 
mengurangi persebaran Covid-19, meski juga 
terjadi perdebatan, masih bisa diterima dengan 
logis, Tapt, kalau napi kasus korupsi dan nar- 
kotika ikut dibebaskan, jelas sulit diterima 
dengan akal sehat. Penyalahgunaan narkotika 
dan korupsi termasuk dalam kejahatan luar 
biasa (extraordinary crime). Dampaknya sangat 
besar terhadap masyarakat (") 














SINGA 
DENGAN NYEBAR 
HOAX @INi ANDA 
TAMBAH CAKEP, 


STASIUN POS 


OPINI 


Jawa Pos 





Isolasi Sosial di Ruang Metrosapiens 


Kukatakan kepadamu, 
Genggam erat tanganku. 
Tidak akan ada hal buruk 
yang terjadi. 


(Khaled Hosselni, 
Sea Prayer, 2018) 


ADAKAH coronavirus disease 2019 
(Covid-19)atau viruskorona sedang 
melakukan pertunjukan kellingdunia 
dan hendakmemuncakinya dalam 
pestakemenangandi Indonesia yang 
tidak lockdoumsepert yangditempuh 
Italia, Irlandia, Denmark, Prancis, 
India, Filipina, maupun Malaysia? 
Sejak jasad renik itu menebarkan 
maut dari Kota Wuhan, Provinsi 
Hubel, Tiongkok, dan masyarakat 
internasional dibuattercekam dalam 
kelam antrean Jenazah, lembaga 
kesehatan dunta WHO pun mene- 
tapkan status pandemi global. 

Tercatatlah korban yang terkon- 
finmasi terpapar Covid-19 dan yang 
meninggal bergerak dengan rasio 
kematian 4,58 persen. Data kasus 
Covid-19 pastilah akan terus ber- 
gerak dinamis, termasukdi negeri 
Ini yangmerebak dari kota ke desa, 
nyaris 2.000 yang positif terinfeksi, 
ratusan pasien sembuh dan mening- 
gal. Saya percaya Covid-19 ni tidak 
sedangberselancarmembaca novel 
A Time To KtlI karya John Grisham 
(1989) sambil berjingkrak dari kur- 
sinya lantas berteriak geram: (nilah 
saat untuk membunuh. 

Tetapi, ketahuilah bahwa angka- 
angka warga negara yang terenggut 
nyawanya oleh Covid-19 bukanlah 
soal matematis belaka, melainkan 
bermuatan sebuah pesan tentang 
negara yang terpotret gagap menja- 
lankan norma yuridis Pembukaan 


UUD 1945: "melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah" 
Tingkat persebaran Covid-19 yang 
merebak lembut laksana embusan 
napasitu ternyata mengancam daya 
tahan publiksebagai bangsa. Saksikan- 
lahorang-orangyangtnggaldilorong- 
lorong jalan, di gang-gang sempit 
perkotaan dandikampung:kampung 
padat pendudukitu, berbisik dalam 
kebingungan: sampaikapan pagebluk 
Ini berlangsung? Kemana kamiharus 
berlari untuk menghindarkan diri 
dari sengatan” Covid-19? Bukankah 
kalau mengikuti Maya Banks dalam 
bukunya No Place To Run (2010): me- 
mang dada tempat bersembunyi. 

Syukurlah yang muncul di ranah 
sostal, mereka mengambil langkah 
trengginas melalui ragam sarana 
mediasostal(medsos)membangun 
persepsi tunggal bersama otoritas 
setempatbahwa Covid-19tidakboleh 
dibiarkan "memanggungkan diri" 
Rakyat di sudut-sudut halaman itu 
serentak atas nama kesadaran ke- 
hidupan bertekad wani melawan 
dengan jalan menepikan diri alias 
lockdown lokal. 

Khalayak tidak semburat mem- 
banjiri palagan sambil membawa 
bambu runcing mengusir virus ko- 
rona, tetapi "uzlah diruang tinggal" 
menghindari perjumpaan dengan 
"sijelita” yang tidak kentara. Sikap 
bijakiruniscaya bermula dart peng- 
hayatan atas kapasitas dirinyasambil 
mengeja respons pemerintah pusat 
yang banyak pertimbangan dalam 
menerapkan lockdown. 

Bahkan, urusan (ockdown ituoleh 
sebagian pihak acap kali dibaca 
sangat politik, padahal segala akti- 
vitas negara memang harus politik 
asal tidak baper. Menyadarkan ba- 





Tanggapan 


PDAM Kota Surabaya 


MENINDAKLANJUTI keluhan B: 


apak 


Pemubaca Menulis 





SUPARTO WIJOYO ”) 


hayanya Covid-19ini memang tidak 
mudah,termasuk mengambil langkah 
ockdown kerap dianggap berlebihan 
dan secara tendenslus dianggap 
sebagaikomplotan "hasratkekuasaan” 
yangtidaksabar. 

Pada itikini btar nurani tetap jem- 
barmenghadapi"komunitas pasrah 
takdir" atas Covid-19, buka saja kem- 
bali kisah satire dari Annte Dillard di 
bukunya, Mengajari Batu Bicara (2007). 
Betapa mustahilnya bukan? 

Akhirnya keluar Peraturan Peme- 
rintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) pada 31 Maret2020. 
Keputusan Itu adalah alternatif 
kebijakanguna menjaga "kewarasan 
warga negara" agar tetap merasa 
memiliki pemerintahan. Sejatinya 
rasa terima kasih layak dihaturkan 
kepada "penguasa garis depan" yang 
bertindaksolutif mengatasiCovid-19, 
yaitu RT, RW, lurah, camat, kepala 
daerah, kepala sekolah, dan para 
rektor yangtelah menerapkan lock- 
down pada lokus kewenangannya. 
Pelayanan dalam spektrum work 
rom hometWEH) makin memperkuat 


solutif mengatasi Covid- 
19, yaitu RT, RW, lurah, 
camat, kepala daerah, 
kepala sekolah, dan para 
rektor yang telah mene- 
rapkan lockdown pada 
lokus kewenangannya.” 


relasi personalentitas keluarga. Itulah 
simalakama mengonstruksi bangunan 
keluarga dengan kerekatan yang 
kukuh, tetapi ekonomi rapuh. 
Jalanan di beberapa kawasan ter- 
potretlengang dan yakinlah bahwa 
pembatasan sostal berskala besar 
(PSBB) tersebut tidak akan seabad 
lamanyasebagaimanaterimajinasikan 
dalam novel apik Gabriel Garcia Mar- 
guez, One Hundred Years of Solitude 
(1967).Kesanggupan menahan diri 
“menempuh Jalan sunyi" dirumah 
masing-masing yang tidak sampai 
terhelat seratus tahun kesunyian 
adalah makna terindah PSBB. 
Memangberathalinidirasakan oleh 
Insan yang biasa hidup riuh, ingar 
bingar dalam episode sejarah pera- 
daban manusia. Ekosistem manusia 
modem selalu identik dengan keru- 
munandan keramalanritme menapaki 
sebuah erauntuk membekaskancerita 
diesokwaktu. Orang-orang kekinian 
memanen atas perilakunya yang 
terkadang produkuf sekaligus agak 
eksentrik Bekerjadi gedung-gedung 









M. Yusuf yang dimuat di Jawa Pos pada 
2 April 2020 dengan judul Tagihan PDAM 
Surabaya Tidak Wajar, PDAM Surya 
Sembada Kota Surabaya mohon maaf 
atas ketidaknyamanan yang dialami 
Bapak Yusuf. 

Untuk penyelesaian masalah tersebut, 
petugaskami sudah menjelaskan kepada 
pelanggan yang bersangkutan. Pengujian 
ulang meteran air juga akan dilakukan. 
Untuk informasi pelayanan dan keluhan 
pelanggan PDAM Surya Sembada, silakan 
menghubungi cal! center bebas pulsa di 
0-800-192-6666 (24 jam) atau menggunakan 
layanan WhatsApp 08123316666. 

Demikian penjelasan kami berikan sebagai 
pertimbangan. Atas saran dan kritiknya, 
kami sampaikan terima kasih. 

Humas PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya, 031-5049853 


KOLASE foto yang mem- 
perlihatkan jalanan penuh 
uang mendadak viral di 
Twitter. Keterangan yang 
menyertai foto itu menye- 
butkan bahwa warga Italia 
ramai-ramai membuanguang 
mereka karena tak lagi di- 
anggap berguna. 

"Di Italia org membuang 
uang nya krn tak berguna, 
Jgn sombong dgn uang & 
kedudukan krn akn ada saat 
nya smua itu tdk berguna” 
Begitu keterangan yang di- 
unggah pemilik akun @ 
Nazwa67843495 pada 2 April 
2020 (bitly/UangDiltalia). 

DI Facebook, foto yang sama 
disebarlebih dulu oleh akun 
Azizah Nur Hidayah. Dia juga 
menyebutkan bahwa foto itu 


yattalta). 


dan bersih. 


orang kaya di Italia! Melem- 
parkan uang ke jalanan 
selama epidemi corona! Dan 
mengatakan itu tidak berhasil 
di masa-masa buruk ini," 
bunyi penggalan narasi yang 
sudah dibagikan lebih dari 
88 kali itu (bit.ly/orangka- 


Salah satu kejanggalan 
dalam foto tersebutadalah 
masih bebasnya orang ber- 
lalu-lalang di jalanan pada 
saat Italia lockdown. Berbeda 
dengan foto-foto di media 
mainstream yang menunjuk- 
kan jalanan di Italia sepi 


Memanfaatkan situs pa- 
danan gambar, foto pengen- 
dara motor melintasi jalanan 
penuh uangkertas berserakan 





WABsena ama pas 


Kuota Internet XL Hilang 11 Bulan 


SAYAadalah pemilik nomorXL 
087858858666 yang membelidata 
secara onlinedi Tokopedia. Saya 
mengalami permasalahan kuota 
internet yang hilang selama 11 
bulan. Sebelumnya, kuota berjalan 
satu bulan dan harus berakhir 
pada 31 Maret2020 pukul 23.59. 


Steve Hulett pada 22 Maret 
2019 (bit.1y/UangDiSelokan). 
Itu berarti dua foto uang 
berserakan di jalan tersebut 
sudah ada sebelum Covid-19 
kali pertama ditemukan. 
Situs pencari fakta snopes. 


Padahal, seharusnya kuota itu CareFacebook)dapatmenyelesaikan 

diperpanjang otomatis oleh XL persoalanitu hingga tuntas. Tidak 

pada 1 April2020pukul00.00. sekadar memberikata maaf Mohon 
Sayasudahmengajukankomplain — tanggapan XL. 

keXLatas permasalahan tersebut. ANDRE YOHANNES, 


Namun, hingga kini, belum ada 
tindaklanjut Melalui suratini,saya 
berharap pihak XL Maya (My XL 


HOAX atau BUKAN 
Kabar Palsu Warga Italia Buang Duit 


@CNW tahun lalu. "Bank 
Bicentenario di Merida dija- 
rah, orang meninggalkan 
boltvar Venezuela. Mereka 
membuangdan membakarnya 
sebagat bukti bahwa sudah 
tidak berharga" Begitu ke- 
terangan yang diunggah pada 
12 Maret 2019. Anda bisa 


abadikan pada 1 


syarakat Venezuela mem- 
buang dan membakar uang 
kertas lama Venezuela, bolivar 
fuerte, setelah pemerintah 
mengeluarkan uang baru 
bernama bolivar soberano 
pada Agustus 2018. Uang baru 
itu dikeluarkan karena hiper- 
inflasi atau inflasi yang tidak 


2019. Uang-uang lama yang 
sudah tidak berlaku ter- 
sebut dijarah dari sebuah 
bank di Kota Merida, Vene- 
zuela. Anda bisa membaca- 
nya di bit.Iy/DariBankMe- 


Jalan Kenjeran, 
Kapas Madya Baru, 
Tambaksar, Surabaya 


tinggi dimanjakan fasilitas serba- 
otomatis dan menikmati teknologi 
komunikasi nanjemawa, maka virus 
korona hadir memberikan blokade 
sosialyang sejatinya seimbangdalam 
mengabulkan hajat WFH. 

Inikah manifestasi revolusi industri 
4.0, kehidupan yang dildamkan ser- 
badigital, sehingga virus korona 
"bersumpah demi waktu" hendak 
menyempurnakan kehendak kerja 
tanpa pergi ke luar rumah? Apalagi, 
manusia kontemporer merasa su- 
permajudan menganggap bumiterlalu 
sempitdalamjejaringsemesta. Dalam 
takaran naturalis memang manusia 
selalu berevolusipadabingkal ekosistem 
hayati yang sangat cosmopolitan. 

Ketahuilah bahwa etape sejarah 
manusia sebagai homo sapiens 
tampak menelungkupkan diri pada 
paradeuniversal dalam terminologi 
cosmosaplens yang diperkenalkan 
oleh John Hands (2015).Insan-insan 
homo sapiens yang mekar dalam 
cosmopolitan itu diarak dari kaum 
metropolis yang menjagat dengan 
karakteristik hidup yang “riang 
gembira” dalam pongah hedonisme 
diruang metrosaptens. Pada koor- 
dinatinilah, metrosaptens ternyata 
digiring dalam gerbang keterasingan 
dari keramatan" Sebuah kehidupan 
yang sejenak paradoks tetapi tetap 
harussaling menopangdalam kan- 
cah wabah Covid-19 sebagaimana 
spirit seruan dari Khaled Hossein! 
di awal tulisan ini. 

Korona, cepatlah berlalu. (“) 


“Akademisi hukum 
lingkungan dan koordinator 
Magister Satns Hukum dan 
Pembangunan Sekolah 
Pascasarjana, Unair 


INFO-INFO 


KI 


Panjang tulsan naskah opini 
sekitar BOO kata. Kim ke 
opini Jpejawapos.coid, 
Sertakan wayat hidup 
singkat. nomer rekening, 
NPWP, salinan KTP foto, dan 
nomor telepon, 


(PEMBACA MENUL 


Kirim Ide, gagasan, apresiasi, 
hingga keluhan-keluhan 
Tayanan publik melalui 

@-mal: pmajawaposco.d. 

Sertakan salinan KTP, alamat 

lengkap, 
dan nomor telepon, 


Naskah-naskahyangsudah 

limaharidiredaksidantidak 

termuatotomatisdianggap 
kembali ke pengirim. (") 




















k. kes 


Di italia org membua 





melihatnya bit.Ip/  terkendalidantelah membuat 

DiVenezuela. nilai mata uang Venezuela 
Sedangkan fotomobilmerah — terpuruk. 

di pinggir jalan yangjuga — Snopes menyebutkan 

penuh uang berserakan per- bahwa foto yang beredar 

nahdiunggahakun Facebook dan menjadi viral itu di- 


1 Maret 
za Foto uang berser: 


Italia. Foto itu di: 


sombong dgn uang & kedudukan krn akn ada saat 
smua itu tdk berguna 


ng uang nya krn tak berguna, jan 
tnya 


FAKTA 


akan di jalan yang diunggah 


akun dNazwa67843495 bukan kejadian di 


labadikan di Venezuela pada 


Maret 2019 setelah terjadi penjarahan uang 
lama yang tak lagi berlaku di sebuah bank 


di Kota Merida. 


diambil di Italia. "Orang- 


pernah diunggah akun Twitter 


com menyebutkan, ma- 


rida. (zam/c9/fat) 





"Jawa Pos 





Pentopi BadoslPenanggung Jowo ru Yakato 
Wakil Pemimpin Redaksi: 
yan Kam Rokhmana, Sutanto 
Sea Enakan bapa 

termen Agung Kurnkawon.Anggt Satu 
Kana Bener Ya Pm P Nang DM 
Koordinator Redaksi Jakata: Ta Mujoko Bayuoy 
Redaktur: Agus Mutagin,Ahmod Aiur Rohman, Ai 
Mohrus, Ami Husion, Anda Maraudinta Aodtonto 
Metyodons, Aan Hodyart.Ang Blah on It 


Date, bau Ron, Pram! aro Jne Prandat 
Kardono Setyprohmadi. M. Sholahuddin, Moh Lham 
Butiyonto, Noull W. Asmoro. Nur At Roosilawat, 
Petnachnsta RS, Sg Prasetyo. Tomu C. Gutomo 


Asisten Redaktur: Ar Inam Mosgtud. Candra Kurnia. 
India Prrmubapsari. Mitokhul Fohamsyah. Neo Adriani 
Sampurna Putri. Sayo Eko Prasetp, 
Reporter: Adinda Watu Azmarani Agt Sogtuan. Agus Dat 
Prasetyo At Ad Wjoyn, Ari Prosetp Hod.Bag5 Putra 
Pamungkas, Baya Putra, China Maretesari Suwarno Puti. 
Dar Cara Tnstinwan, Dinda Jawa EdiSslo.Eko Hendi 
So, Feni Samasta, Fa Satya Maulana. erundo 
Pai Sofyondon. Pm Zuhdi Atoua. Foly Albar. Golh 
(MA Prasetp,Glandy Bumama,Hasu Ed Sudgat Tedi 






Mutu, Setan Nur Hdi.Sepida Ayu Promes. 
Satin Potomactwa S8 Asych. Tauhgurchman. org 
Sotitul Kam Zaloon ia 


(Fotografer: Raka Deng (koordiotor Jkart). te Surendea Reporter: Ai Setiyanngrum, Nadin Hanum. Rogh Pore, 


'kowdinator Suroboyo, Ahmad Khusoin Angger Bondan, 
Beky Subedi. Boy Slamet. Chandra Hr Sotwika. Dipta 


Wengaretano Fa Fara Tangan dan 
AL Mudotr, Hendra Bo. Imam Husein, ML Al. 

Mueibaya Fa Paga Sama 

lor Bahas: Ao Teguh Pyono bapak, Acimod 


Santoso. sha Asia, Ayu Budi. Ba Ervln. Enawat. Frida 
Sa maw, Irman Herdyonto, yenda 
“ata Wilhata. Okta Di Putri Santoso. Yogi Sutopo. 
Ye M Paito 

Desain Gratis dan Tata Artist Bagus Hariadi Butiono 
"Herlambang Bintang. Inos Ayu. Pak Agung. Siswogo, 
Wobuju Kokang 

Tim Liputan Iklan 

Kepala Kompartemen: Maharani Wanodya Anugerah 
Pamonesa, Mahesa Indro 

Asisten Redaktur Agus Wawan. Koko Kumvawon Xaveno 
Patraani Utami 


'Fotogroter: Agus Wahyudi. Andmansyah Poetra General Manager: 
Ikaw Dyah Silam eni De Bulan Dowdya,Beno —— ealaKonpartemar Suto 
Ma Na on Ane Hah Gn Lem Mo At 
ana Ka man MW Poma — Deweusa Dodo 
Maan ema Oeh Tea 
Keeya bege Iko Maba 
Ham ea Or No Ee Peter 
Pen Sa an 
Pem Jaa on Pete Bea 
Duit Uma ar pemran Jr Oo 
Direktur Andoas Di EA Nope (romi erpemega 
Konsultan Hukum PT Jawa Pos Koran: Sunamo Edy Wibowo Jawa Pos Group Newstoom. 
ea DB ng La” GamralMaa 
Gan aan 


Alamat Redaksi 
(aka Peru LL LA ari 88, Sarabya 60234 


Jaun Pos Radar 
Direktur Utama: Leak Kustyo 

Direktur: Edy Nagrobo, Andreas Didi Wal Direktur: Marsudi Nurvahid P 
Radar Malang: Kumuawan Muhamad Radar Kedu: Tauhid Wiaya 

Radar Tulungagung: Wahyusi Nctanto Radar Madiun-Ars Sulanang 

Radar Bojonegoro: Zahidin H.Muntaha Radar Mojokerto: Andung Kumuawan 
Radar Bromo: Sbolihuidin Radar Jember: Cholg Baya Radar Banyuwangi: 
Samsudin Adlawi Radar Madura: Ad Asi Radar Soo: Marsudi Nurwahi . 
Radar Semarang: Bashoy Radar Kudus: Bachag Radar Joga. EiSuhaadi 
Radar Balt Justin M. Herman Radar Jembang: M Nur Khole 
Percetakan PT Tempana Media Graika 

'lamat Percetakan Jalan Sumengko Kim 30-31 Wingnanom. Gresik 
Telepon Redakst 0312202249, Fax- (33285555. 

Telepon Iklan: 0313202254 Far: 0313204573. #malt ilangjawapes.coid 
Telepon Pemasaran: 0312202200. Fax 0318250009 

Perualdlan Jakarta: Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan. 
Telepon:02152699500 Fat 0215349207 Homepage: ht lt jawaposco.l 
Email edtorajawaposco.d Harga Langganan: Surabaya, Sdbarpo dan Gresik 
Rp 120.000 Jakarta: Rp 10.000 Luar Pulau Tambah coglos Ham. 











1 Wartawan Jawa Pes larang menerima tang maupun barang Gr sumber bera. 


1 Wartawan wa Pos dibekali dengan Kartu pets ang selaku kenakan selama bertugas. 


(8 Semua ate dalam rurik Kernuniasi isis Pelit Pemerintahan Pendidikan adalah pariwara. 


(8 Serma artiet yang Abas oleh Ti Liputan Ida addah pariwara. 





Jawa Pos. 





JAWA TIMUR 


Durian Merah dari Kabupaten Lumajang (89) 


Jadi Buruan karena Warnanya Eksotis 


Inilah varietas yang 
disebut-sebut sebagai 
salah satu yang paling 

unik di Jatim. Hanya 
ada di beberapa daerah. 
Warnanya yang khas 
membuat durian ini 
menjadi buruan. 


HINGGA kini, tak ada satu pun 
yang mengetahui dari mana asal 
pohon durian yang tumbuh di Desa 
Pandansari, Kecamatan Senduro, 
Lumajang, ini. Usianya diprediksi 
lebih dari setengah abad. Tingginya 
lumayan menjulang, lebih dari 20 
meter, 

Meskitakada yang tahu sejarahnya, 
pohon itu sangat dikenal. Sebab, 
durian yang dihasilkan begitu unik 
dan eksotis. Terutama daging 
buahnya yang berwarna merah 
delima. Ditambah dengan sedikic 
putih yang menyembur. 

Pemburu si raja buah yang 
melihatnya bisa langsung dibuat 
terpesona. Sebab, warna itu jarang 


TA w. 


li 






ditemui pada durian lain. 

Penggiat durian Lumajang Rahmat 
Saleh menyatakan, bibit pohon 
tersebut ditanam si pemilik saat 
masih muda. "Saatini pemiliknya 
sudah berusia 70 tahun. Artinya, 
pohon itu sudah cukup tua, jelasnya. 

Selain warnanya yang spesial, 
durian merah asal Lumajangtersebut 
memiliki keunikan dari segi rasa. 
Manis legitnya terpadu dengan 





'UNIK: Selain karena warnanya yang unik, durian merah diburu karena rasanya 
yang khas. Manis legit dipadu gurih tipis. 


sedikit gurih. Kulit buahnya juga 
tipis. Kurang dari 1 sentimeter. 
Membuatnya tak mudah merekah. 
Buah yang dipanen dari pohon 
tersebut juga lumayan banyak. Satu 
musim bisa mencapai 600 butir. 
Karena itu, durian merah berpotensi 
menjadi salah satu unggulan jika 
dikembangkan dengan serius. 
Rahmat menjelaskan, warna merah 
yang muncul pada duriansebagian 


besar disebabkan faktor genetik buah. 
"Sehingga turunannya pun bakal 
memiliki ciri yang sama," katanya. 

Di Lumajang, durian dengan warna 
merah kini juga mulai ditemukan 
di kecamatan lain. Misalnya, senja 
pelangi di Gucialitatau durian kirana 
pelangi dari Pasrujambe. Warna 
merahnya juga bervariasi. 

Daging buah durtan senja pelangi 
didominasi warna merah dengan 
sedikit kuning dan jingga. Karena 
itu pula, varian tersebut mirip pelangi 
saat senja. 

Ukurannya sedang-sedang saja. 
Beratnya 1 kilogram hingga 1,5 
kilogram. Pohonnya barusatu yang 
berbuah. Usianya masih cukup muda, 
baru 15 tahun. "Dalam satu pohon 
jumlahnya sedikit, adak sampai 100 
buah, Jelas Sali, pemilik pohon. 

Sementara itu, durian kirana 
pelangi memiliki ciri yang hampir 
sama dengan senja pelangi. Kuning 
jingga dengan semburat warna 
merah menyala. Hanya, ukurannya 
lebih jumbo. Selain di Lumajang, 
durian berwarna merah ada di 
Banyuwangi. (“/c12/ris) 












BELAH 


U— 
DURIAN 


Laporan 


GALIH ADI PRASETYO 





KEMARIN SAYA 


BUKA Di RUMAK 
KOK WARNANYA 
NGGAK MERAH 


SABTU 4 APRIL 2020 | 5 





RUMAANYA 
OA Sit, JADI 
SDI LUNTUR 
MERAANYA 


TAK terasa hampir tiga bulan rubrik Jawa Pos 
Belah Durian hadir di halaman ini. Selama itu, 
setiap hari kami menyajikan hasil ekspedisi durian 
lokal Jawa Timur beserta pernak-perniknya. Bukan 
hanya berupaartikel, melainkan juga video yang 
bisa dinikmati dl wwnw:jawapos.com, Lewat rubrik 
Ini, kita bisa tahu betapa Jawa Timur memiliki 
banyak sekali varian durian dengan rasa yang 


layak diadu. 
Besok (5 





4), edisi ke-90 akan menjadi penutup. 


Semoga hasil peliputan kami mampu menjadi 
referensi untuk pembaca dalam perburuan durian 
dimusim berikutnya. (“) 











Sumber 
APBD Jatim 2020 | 


18 Dialokasikan untuk 
sejumiah jenis bantuan. 





' Sembako untuk warga terdampak 
Uang cash untuk wargaterdampak 


& Bantuan dana sosial penanggulangan 
korona untuk 38 kabupaten dan kota 








Jumlah anggaran 


RUSAK PARAH: 
Jenangan, mengalami longsor. 





dan jalan utama Ponorogo-Ngebel di Desa Wates, 





TERANCAM: Dua bangunan warga di jalan wilayah Desa 
Jatiroto, Kecamatan Sumberu, 


wan ambrol pascalongsor. 


Bencana Longsor Belum Mereda 


JEMBER, Jawa Pos- Ancaman bencana 
tanah longsor belum reda di Jatim. 
Kemarin sedikitnya ada dua insiden 
yang berujung tertutupnya akses. 

Di Jember, tebing jalan sepanjang 20 
meterdiwilayah Desa Jatiroto, Kecamatan 
Sumberbaru, longsor. Tak ada korban 
Jiwa dalaminsiden tersebut. Namun, akses 
Itu terpaksa memakaisistem buka tutup. 

Kapolsek Sumberbaru AKP Subagiyo 
mengungkapkan, sebelum longsor 
terjadi, hujan deras mengguyurkawasan 
Desa Jatiroto. "Saking derasnya, selokan 


pengecekan. 


disisi baratjalan tak bisa menampung 
air sehingga air meluap ke jalan utama,” 
ungkap Subagiyo saat melakukan 


Selatnitu,longsortersebutmengancam 
dua bangunan milik warga setempat. 
Pasca kejadian itu, pihaknya langsung 
turun ke lokasi dan memasangrambu 
peringatan. "Kami juga memasang 
lampu penerangan di lokasi,” ujarnya. 

Sementara itu, bencana longsor juga 
kembali melanda Ponorogo. Kali initerjadi 
diakses penghubung Ponorogodan Ngebel 


(di Desa Wates, Kecamatan Jenangan. Jalan 
selebar1,5 meterdengan panjang 15meter 
itu lenyap. Kedalaman longsoran sekitar 


27 meter. "Hujan deras mengakibatkan 


tanah di bawah jalan longsor, kata Kepala 
Desa (Kades) Wates Munaji kemarin. 
Klni kondisi jalan utama menuju objek 
wisata Telaga Ngebel tersebut sangat 
rawan. Kendaraan roda empat atau 
lebih tidak bisa lagi melintas. "Hanya 
roda dua yang bisa melintas. Roda empat 
atau lebih harus memutar” ujarnya. 
(Jum/lin/naz/c1/sat/c12/ris) 





Hapus Denda Pajak Kendaraan 


SURABAYA, Jawa Pos - Perseba- 
ran Covid-19 membuatsejumlah 
layanan publik di Jatim terganggu. 
Tak terkecuali di sistem adminis- 
trasi manunggal satu atap (samsat). 
Badan Pendapatan Daerah 
(Bapenda) jatim pun memutuskan 
membatasi layanan. Selain 
mengurangi lokasi pelayanan, 
merekamengubah durasi layanan. 

Saat ini layanan samsat di- 
pusatkan di kantor induk yang 
tersebar di 46lokasi. Sementara itu, 
pelayanan di 164 fasilitas lainnya 
dihentikan sementara.Mulal Samsat 
Comer,SamsatDriveThru, hingga 
samsat keliling Jam layanan diku- 
rangi menjadi pukul 08.00-12.00. 


"Masyarakat sebaiknya meng- 
gunakan layanan online. Kecuali 
kendaraan yang masa pergantian 
tanda nomor kendaraan ber- 
motor,” kata Kepala Bapenda 
Jatim Boedi Prijo Soeprajitno. 

Bukan hanya itu. Pemprov 
memberikan keringanan bagi 
wajib pajak (WP). Denda pajak 
kendaraan dihapus. Kebijakan 
itujuga berlaku bagi kendaraan 
yang jatuh tempo Iima tahun 
terakhir Artinya, WP yang belum 
melaksanakan kewajibannya 
tahun lalu tidak dikenai denda. 
Boedi menambahkan, penerapan 
kondisi darurat mengubah format 
layanan di Jatim. (rig/c18/ris) 


! — 


meenamaansg 


DIBATASI: Suasana layanan di Kantor Samsat Manyar. Physical distancing 


sudah diterapkan di sana. Pemohon diarahkan mengurus sec 





online. 


4.300 Napi Dibebaskan Bertahap 


Basis Boomerang 
Salah Satunya 


SURABAYA, Jawa Pos - Sekitar 
4.300narapidana yang ditahan 
di seluruh rutan dan lapas di 
Jatim akan dibebaskan secara 
bertahap. Sebagian napi itu 
sudah mulai menghirup udara 
bebas pada Rabu (1/4). 

Napi tersebut dibebaskan untuk 
menganttstpasi tersebarnya virus 
korona. Sebab, hampir semua 


rutan dan lapas mengalami 
kelebihan kapasitas. jumlah 
tahanan yang menghuni jauh 
melebihi daya tampung. 
Kepala Divisi Pemasyarakatan 
Kemenkum HAM Jatim Pargiyono 
menyatakan, hingga kemarin 
pukul 13.00sudah 1.532 napt yang 
dibebaskan. Jumlah ituakan terus 
bertambah hingga hari terakhir 
pembebasan pada Selasa (7/4). 
"Nanti yang memenuhi syarat 
untuk dikeluarkan menjalani 
asimilasidirumah masing-masing 


diperkirakan sebanyak4.300orang” 
ujar Pargiyono kemarin (3/4). 
Datanapiyang bebas akan terus 
diperbaruisetiap saat. Pargiyono 
pun terus memantau perkem- 
bangan terakhir yang bebas. 
Menurut dia, data itu selalu 
berubah setiap waktu. "Data 
real time bergerak terus karena 
semua lapas dan rutan juga lagi 
menyisir terus untuk mendata 
dan mencari napi-napi yang 
memenuhi syarat mendapat 





Salah seorang napi yang bebas 
adalah basis Boomerang Hubert 
HenryLimahelu. Napikasuskepe- 
milikan ganja itusudah menjalani 
sepuluh bulan masa hukuman di 
Rutan Medaeng Hakim sebelum- 
nyamemvonisnya 16 bulan penjara. 
Henry dibebaskan bersama 61 
tahananlain yang menghuni Rutan 
Kelas IA Surabaya di Medaeng, 
Merekaakhimya bisa menghirup 
udara bebas setelah dinyatakan 
berhak menjalani asimilasi di 
rumah. (gas/c10/dlg) 





Diambil dari 
APBD Jatim 


SURABAYA, Jawa Pos- Sebuah 
kebijakan strategis diambil 
Pemprov Jatim untuk antisipasi 
dan penanganan pandemi virus 
korona, Instansiitu memutuskan 
untuk mengalokasikan anggaran 
khusus melalui APBD Jatim. 

Nilainya cukup signifikan. 
Mencapal Rp2,39 villun atau setara 
6,8persen darikekuatananggaran 
2020. Dana tersebut dialokasikan 
untuk penanganan dan tindakan 
prevendf di lapangan. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa menjelaskan, ang- 
garan itu ditetapkan berdasar 
perhitungan yang sudah dibuat 
tim gugus tugas rumpun dampak 
sosial. Dana tersebutdialokasikan 
untuk beberapa bidang. "Mulai 
bantuan sosial hingga bantuan 
ke daerah," katanya kemarin. 

Bantuan sosial itu, kata 
Khofifah, ditujukan bagi warga 
terdampak di perkotaan dan 
pedesaan. Didasarkan pada 
bidang pekerjaan. Di antara 
warga yangterdampak tersebut, 
ada yang sudah masuk data 
terpadu kesejahteraan sosial 
(DTKS). Ada juga yang belum. 





Nah, yang mendapat bantuan 
dari APBD Jatim adalah warga 
terdampakyang belum masuk 
DTKS. Sementara itu, warga 
yang masuk DTKS mendapat 
Jatah dari pemerintah pusat. 

Meski begitu, pemprov tetap 
mengalokasikan anggaran untuk 
warga yang sudah masuk DTKS, 
Nominal bantuannya taksebesar 
yang diberikan untuk warga di 
luar DTKS, 

Khofifah memerinci, jumlah 
warga yangterdampak di wilayah 
pedesaan atau agraris di Jatim 
mencapai 4,3 juta orang. Di 
antara jumlah itu, 3,3 juta orang 
sudah masuk DTKS. "Sisanya 
sekitar 1 juta orangakan mene- 
Tima bantuan, ucapnya 

Sementaraitu,jumlahwangaterdam- 
pak perkotaan atau non-agraris 
mencapai 3 juta orang. DTKS 
hanya meng-cover2 juta. Sisanya, 
sebanyak 1,8 juta warga bakal 
menerima bantuan dari pemprox. 

Wakil Gubernur Jatim Emil 
Flestianto Dardak menjelaskan, 
definisi pedesaan dan perkotaan 
tidak didasarkandaerah. Adadaerah 
yang statusnya kabupaten, tapi 
“warganya masuk kategori perkotaan. 
Misalnya, Jombang dan Sidoarjo, 
Hampir90 persen warganya me- 
Tupakan pekerja atau karyawan, 





Mereka termasuk bagian dari 
warga terdampak perkotaan. 
"Meski statusnya tinggal di 
kabupaten, Jelasnya. 

Bantuan yang diberikan kepada 
warga terdampak berupa 
sembako dan uang tunai, Selain 
Itu, pemerintah provinsi meng- 
alokasikan dana untuk 38 
kabupaten dan kota di Jawa 
Timur. Bantuan keuangan itu 
digunakan untuk menangani 
kasus Covid-19 di wilayahnya. 

Pemerintah provinsi berharap, 
pemerintah daerah juga mela- 
kukan hal yang sama. Yakni, 
memberikan bantuan kepada 
warga terdampak di daerah. 

DI bagian lain, persebaran 
virus korona di wilayah Jatim 
mengalami kenaikan yang 
signifikan. Hingga kemarin, 
jumlah pasien positif coronavirus 
disease (Covid-19) mencapal 
152 orangalias ada penambahan 
49 pasien. Persebarannya di 
21 kabupaten/kota. Lamongan 
menjadi wilayah baru yang 
masuk zona merah. Sementara 
itu, jumlah pasien dalam 
pengawasan (PDP) di Jawa 
Timur menjadi 717 orang, 
sedangkan orang dalam 
pemantauan (ODP) sebanyak 
9.435 orang. (rig/c12/ris) 


APD dari Gerakan 
Madrasah Peduli 


DI bagian lain, ditengah keter- 
batasan alatpelindung diri (APD) 
yang dialami para tenaga medis 
yangtengah berjuang melawan 
Covid-19, kepedulian dari 
berbagai kalangan terus 
bermunculan. 

Mereka beramai-ramai me- 
nyampaikan bantuan APD pada 
tim gugus tugas Pemprov Jatim. 
Bantuan itu datang dari berbagai 
lapisan. Mulai perusahaan, BUMN, 
hingga instansi pemerintah. 

Misalnya, kemarin pemprov 
memperoleh bantuan APD dari 
Kantor Wilayah Kementerian 
Agama (Kanwil Kemenag) Jawa 
Timur. Kemarin, bantuan itu 
diterima Gubernur Khofifah 
Indar Parawansa. Sebanyak250 
setAPD yang diserahkan instansi 
tersebut berasal dari gerakan 


PEDULI: Khofifah menerima bantuan APD hasil gerakan madrasah peduli 
Covid:19 dan cairan hand sanitizer dari Kemenag kemarin. 


madrasah peduli Covid-19. 
Kepala Kantor Kemenag Jatim 
Ahmad Zayadi menyebutkan, 
APD tersebut berasal dari 
delapan madrasah di Jatim. 
"Mereka kreatif dan memiliki 
kesadaran tinggi untuk mem- 





bantu pemerintah, katanya. 
Bantuan serupa diberikan 
sejumlah perusahaan dan 
beberapa BUMN di Jatim. Di 
antaranya, 2ribuliterantibakteri 
untuk pencegahan virus korona 
di Jawa Timur. (rlg/c25/ris) 


, Jawa Pos 


SHOWW—-SELEBRITI 


SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 6 







«| 








Konser Raisa Diundur November 


JAKARTA, Jawa Pos - Konser tunggal Raisa 
yang bertajuk Ratsa Live in Concertsedianya 
berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung 
Karno pada 27 Juni. Meski masih ada waktu 
tiga bulan lagi, pihak penyelenggara 
tak mau ambil risiko 


diambil. Informasi pengembalian tiket 
tertera di website ratsa2020.1d atau Instagram 
@juni concert. "Kami siap 100 persen 
konsentrasi lagi ke konser ini. Semoga kita 
semua diberi kesehatan, dengan kondisi 
yang lebih baik, pada November 





NIKI 








Sebagai promotor, CEO Juni 
Records Adryanto Pratono 


4 Fa — 


nanti," tuturnya. 
Senada dengan Adry, Raisa 


memutuskan untuk menun- Fi 7 
da pelaksanaan konser 5 be 


hingga Sabtu, 28 November, 


meminta maaf kepada 
masyarakat yang menantikan 
konser tunggalnya itu. Bagi 









) BERP 


ENGARUH 


dilokasi yangsama. "Tiga "TM NG pelantun Kali Kedua tersebut, Under 30 Asia 
minggu belakangan, saya “— , kesehatan dan keselamatan ftar Forbes 30 

memantau perkembangan BE GRTIY para penonton, pekerja, serta Masuk Daita 

yang terjadi di Indonesia. “ig “Nanas sponsor adalah hal utama. . 

Hiinggnakhirnyasayamenyam- “NN” Dalam kendaansepertisekarang, NEW YORK, Jawa Pos - Forbes kembali merilis 30 Under 
paikan keputusan penundaan — "ewwseuse"” Janjur Raisa, semua pihak pasti terkena 30 Asia, daftar Individu maupun kelompok keturunan Asia 


event ini," ucap Adry saat konferensi 
pers virtual kemarin siang (3/4). 
Pihaknya akan memastikan timnya bekerja 
lebih keras untuk persiapan konser. 
Diharapkan, pertunjukan akbar tersebut 
berlangsung sukses. Adry Juga menyampaikan 
permohonan maaf atas keputusan yang 


dampaknya. Meski begitu, penundaan 
itu tak lantas membuat ibu Zalina tersebut 
murung. "Saat ini kita harus fokus menjaga 
kesehatan kita dan keluarga. Yang pasti, aku 
makin semangat untuk berkarya dan tambah 
semangat untuk November nanti," ujar istri 
Hamish Daud Itu. (shf/c18/nda) 





JAKARTA, Jawa Pos -Sekitar 20tahun lalu, Andien 
Aisyah merilis album pertamanya, Bisikan Hati. 
DI album yang dirilis ketika Andien berusia 14 
tahun itu, musisidan komposer Elfa Secioria menjadi 
produser. Kini, sebagai tribute untuk almarhum 
produsernya di album perdana, Andien berencana 
merilis album Bisikan Hati Rebirth. 

"Jadi, bentuknya digital dengan lagu-lagu yang 
dulu ada di album Bisikan Hati yang lama," 
kata penyanyi 34 tahun tersebut lewat konferensi 
video tadi malam (3/4). 

Sebagai permulaan proyek Bisikan Hati Rebirth, 
Andien merilis single Jendela Waktu. Lagu yang 
diciptakan Andien bersama Yovie Widianto dan 
diaransemen Andy Rianto itu juga akan masuk 


Sedih 
Andi 

1en di album Bisikan Hati Rebirth. Sejak kemarin, 
Jendela Waktu bisa didengarkan lewat 


4 ' streaming platform. 

| Andien menjelaskan, awalnya, Jendela 
Waktu dipersembahkan untuk almarhum 
Elfa. "Mak: ajak Mas Yovie Jadi 
pencipta. Beliau kan keponakan Bang Elfa, 
jadi tahu seluk-beluk pikiran Bang Elfa,” ungkap 
pelantun Indahnya Dunta tersebut. Liriknya 
tercipta dari obrolan Andien dan Yovie tentang 
konsep perpisahan. 

Proses rekaman cukup menantang bagi Andien. 
Pasalnya, dia tengah mengandung anak kedua. 
"Pas nyanyi, napas saya nggak bisa panjang. 
Mas Andy sampat ubah range nadanya biar pas," 
terang istri Irfan "Ippe” Wahyudi itu. Berkat 
pengaruh hormon saat hamil, Andien mudah 
menyatu dengan emosi lagu. 

Ternyata, launching Jendela Waktu berbarengan 
dengan imbauan social distancing terkait pandemi 
Covid-19. Banyakyangharusberpisah denganorang 
atau sesuatu yang dikasihi. "Jadi, selain untuk Bang 
Elfa, saya persembahkan lagu ini buat yang harus 
berpisah karena social distancing” jelas Andien. 

Syuting klip video pun tertunda. Andien lantas 
mengajak fans setianyauntuk terlibat dalam proyek 
kp," Kalian bisa kirim video 1 menityangmenggam- 
barkan perasaanataukondisi perpisahan, terlebih 
selama physical distancing, kesitus andienatsyah. 
comy tuturnya. Sebuah klip video akan dibuat 
dari kumpulan video tersebut. (len/c18/nda) 


Jendela 
Waktu, 
Lagu 











wusanwapos 


ISYANA 
£ 


| 











Sean 


PARK SO BAM 


yang berpengaruh dengan usia kurang dari 30tahun. Indonesia 
pun patut bangga. Sebab, musisi Isyana Sarasvati dan Niki 
Zefanya -solois yang berbasis di Amerika Serikat- masuk 
daftar yang dirilis kemarin (3/4). Selain itu, ada nama-nama 
yangfamiller buatfans tanah air Misalnya, pelantun Dance 
Monkey Tones and 1. Dari Korea, ada girlband TWICE dan 


aktris Parasite Park So-dam. 


Tones and I disebutkan paling awal di kategori selebriti 
Musisi bernama asli Toni Wilson itu memulai karirnya lewat 
Jalur unik Jika banyak musisi baru yang "lahir" dari media 
sosial, dia mengawali kiprahnya sebagai musisi jalanan di 


Byron Bay, Australia. 


Lagu Dance Monkey yang bernuansa fun diciptakan berdasar 


pengalamannya mengamen. 


"Aku sering di-bully pemilik 


toko dan kafe, dimaki dengan kasar oleh orang mabuk yang 
lewat. Sisi negatifnya memang banyak, tapi itu tidak 
menghentikanku berkarya," tegas musisi 19 tahun itu dalam 
wawancara dengan Metro, Dimulai dari radio lokal, Dance 
Monkey menjadi lagu terlaris di layanan streaming Spotify. 
Lagu tersebut sudah didengarkan 650 juta kali. 


Sementara itu, dari K-pop, ada nama TWIC 





#ribandasuhan 


IYP Entertainment tersebut meraih capalan tertingginya tahun 
lalu. Lewat Feel Special, TWICE berhasil memenangkan kategori 
Grup Musik Perempuan Terbaik versi Mnet Asian Music Awards 
2019. Berkat lagu itu, mereka menjadi pemuncak di tangga 
penjualan lagu digital Billboard untuk kali kedua. 

Di sisi lain, NIKI dinilai punya rapor apik sepanjangtahun 





terlaris NIKI di YouTube maupun layanan streaming musik 
lainnya. Pada tahun yang sama, pemilik nama lengkap Nicole 
Zefanya itu masuk Iine-up Coachella 2020. Bersama Rich 
Brian, musisi 21 tahun yang bergabung di label 88rising 
tersebut menjadi solois Indonesia yang mampu tampil di 
festival musik dan seni bergengsi dunia. 

Sebagaimana dikudp dari Forbes, Isyana disebutsebagai musisi 
kreatif dengan banyak penggemar. Termasuk di media sosial. 

Perempuan 26tahun itu menciptakan lagu-lagunya denganapik. 

Dia juga sukses menjadi planis plus penyanyi opera. 

Di bidang seni peran, aktris Korea Park So-dam berhasil 
memikat fans lewat aktingnya sebagai Ki-jeong/Jessica di 
filmterbaik Oscars 2020, Parasite. Aktris 28 tahun tersebut 
memulai debutnya pada 2013. Nama So-dam melejit 
setelah membintangi sertal The Priest dan jadi pemeran 
utama di Cinderella and the Four Knlghts. Selama empat 
tahun terakhir, Korea berhasil menyumbang wakil di 30 


Under 30 kategori selebriti. Tahun lalu, ada BLACI 


solols CL, dan aktris Kim Tae-ri. 





PINK, 


Dalam rilis sepuluh kategori yang diumumkan kemarin, 
total ada 300 sosok berpengaruh yang masuk tahap final. 
Dalam situs resminya, pihak Forbes menyatakan bahwa 
jumlah itu diseleksi dari 3.500 entri yang masuk dari 22 


negara Asia, 


"Total 300 finalis diseleksi berdasar sejumlah kriteria. Di 
antaranya, kepemimpinan, pengaruh, potensi kesuksesan, 
dan perwujudan semangat entrepreneur yang sejalan dengan 
visi Forbes,” ungkap perwakilan juri 30 Under 30 Forbes. 


(Forbes/fam/c18/nda) 




























bawah, akting Chalamet sebagal Theodore 
Laurence dalam film Little Women. 


Cowmarenang 





Ituadalah debutnya sebagai aktorutama 
dalam featurefilm. Berkat peran tersebut, 


lebihbaikssreskarena banyakkerjaandartpada 
duduk dl apartemen menunggu telepon 





Chalamet, Bakat Unggul Perfilman Hollywood Pera 
Ayahnya orang Prancis Lalu, 
Mey Your Name, Chalamet 
pen hn ba dl Itala selama 
lan mempelajari 
VENMU Kate ana Ba 
Wajahganteng — "SEPANJANG hidupku, aku adalah sebagaimana dilansir dari Us Magazine. 'bahasa Itali Itu berat" 
danrambutikal  Timmy.Tapi,semakintua, Timmyterlalu — Karir Chalametdiindusaffilmtakmuncul katanya, sebagaimana 
melengkapi —erasamuda.Sejakitu.akuadalah Timothee' — begitusaja. Diamewarisi bakat ertertatner dlansir dari Nensweek. 
keahliannya @@Chalamettentangnamapangglannya,  darkeluarganya.Neneknyaadalahpenari 
oh sebagaimana dilansir dari Vulture. Broadway. Begitu pula sang ibu, Nicole Sony giris cowok ganteng 
dalamberakting. — Chalametbercerttaibunyasukamengirim Fender Saudari Chalamet adalah aktris sal Sala Dia 
Terbaru,diaberadu  surelkepadaproduseruntukmenekankan — dan penari balet di Paris Sementara itu, uygoe Aa 
aktingdengan aksen padasuku kataterakhirnamanya. — sangayah, Marc, menjadi editordi Unicef Depp. Keduanya bertemu 
apik bersama Pengucapan yangbenaradalah Timo-tay.  “Akupikirkebutuhanberaktingdan dilihat saat membintangifim Netmx 
Si Pi Tapi, aku tidak bisa meminta oranglain (oranglain, Red) datang dari pihak ibuku. The King. Ketika masih 
SaoirseRonandan memanggilku begitu, ucapnya Tapi,kemampuanuntukmendengardatang | Sekolahpada 2013, 
HorencePugh — sebelum dikenal seperti sekarang,  daripihakayahku/tuturnya,sebagaimana Wi | berpacarandenganputi 
dalam film Little — Chalametcukupseringmembintangifilm. — dilansir dari GO, Aktor berdarah Prancs-  &£ Madonna, Lourdes Leon. 
Women.Siganteng — Namun,diatidakmenjadipemeranutama. Amerika itu mematangkankemampuan SI 
iuadalah Tumothee — Pebutfilmnya adalah Men, Women &  akingnyadilaGuardaHbehSchoolof use T 
ituadalah Timothee Grldren (2014) yang juga dibintangi & Artand PerformingArts,sekolahyang J5 Mengidolakan Jaagun 
Chalamet,24. sahabamnya, Ansel Elgort.Sebelum itu, sama tempatAl Pacino Jenner Aniston, 9 (Saba aa 
pemuda kelahiran New Yorktersebutlebih dan Nicki Minaj belajar. & | “Gekmetmengaau" 
senyawa seringmembintangiserial TV.Salahsatunya — TentusajaperjalanankarirChalamettak 5 | “mengikutijdak keatfima 
Homeland (2012). Namanya menjadibesar — selalumulus Diatelah melewatimasa-masa Oo atau enam artis. "Dalam ssi 
KARIR MEROKET: Timothee Chalamet setelahmemerankan ElloPerlmandalam menunggu hasil audisi yangmelelahkan, «5 Pen 
dan kekasihnya Lily-Rose Depp. Foto Call Meby Your Name (2017). tetapi berakhir dengan penolakan. Aku WI TentaMa A 


Pernah Ingin jadi pesepak 


Chalamet mendapat nominasi Oscars — berdering” ungkapnya, sebagaimanadilansir bola. "Aku adalah pelatih 
pertamanya. Yakni,BestPerformanceby dari TimeOut. H3 Ina ba 
anActorinaLeadingRole Diikutinominasi — Bytireway, Chalamet pernah mengikuti Aa ama 


yang sama dari BAFTA Award, Golden 
Globe Award, Screen Actors Guild Award, 


audisi untuk peran Peter Parker dalam 
film Spider-Man: Homecoming (2017). 


umurku 18 tahun, Aku jago 
Iho. Tapi, bayarannya. 





dan Critics' Choice Award "Aku membacanya dua kali dan berke- tidak sebesar akting'" 
Mashditahunyangsama Chalametmakin  ringat karena panik” ujarnya, seperti Len Ya aa ana 
populerberkatperannyasebagaisupportng dikutip dari The Hollywood Reporter. Baen 
Actor dalam film debut sutradara Greta — Meskiakhirnya peran besaritujatuh 
Gervig Dia beradu peran dengan Ronan — kepada Tom Holland, kesuksesan Pemahjadi raper saat 
untukkalipertama. akhirnya,keduanya — Chalamet tak kalah besar dengan bersekokh diLaGuardia. 
dipertemukan lagidalam Little Women. Holland. Kini, Chalamet berancang- aa 
"Banyak orang yang menghentikanku  ancang untuk kembali membintangi pemah menu lagutentang 
(dijalan, Red)untukLadyBird,dan berkata, sekuel Call Me by Your Name. Bersama betapa dirinya sangat 
"Apakah itu si bajingan dari Lady Bird? '— Armie Hammer dan sutradara Luca mencintai guru statistik dl 
sekolahnya, Nyonya Lawton. 


Jadi, yah... Itu mengagumkan, katanya, 


Guadagnino tentunya. (adn/c18/jan) 


Jawa Pos 


SPORIAINMENT 





SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 7 





PEMUNCAK KLASEMEN 
MENUNGGU PENOBATAN 


STIMULUS: Bintang Liverpool Mohamed Salah (foto kanan) berpeluang membawa timnya memenangi Premier 
League 2019-2020 seiring sudah ada Club Brugge yang ditahbiskan sebagai juara Jupiler Pro League. 


SERIEA 





Tim Papan Bawah 
Sudah Menyerah 





BRESCIA, Jawa Pos - Asumsi kepentingan 
melanjutkan kompetisi hanya berlaku bagi tim 
penghuni papan atas, tampaknya, benar-benar 
berlaku di Serie A. Bagaimana tidak, tim-tim 
yang menghuni papan bawah dan zona 
degradasi seperti Sampdoria, Genoa, Lecce, 
SPAL, dan Brescia satu suara bahwa kompetisi 
tertinggi Italia itu lebih baik tidak dilanjutkan. 
Mereka menolak pernyataan yang dilontarkan 
Presiden FIGC (Federasi Sepak Bola Italia) 
Gabriele GravinabahwaSerieAakandilanjutkan 
setidaknya pada 20 Mel mendatang. 

Presiden II Samp -julukan Sampdoria- Mas- 
stmo Ferrero menegaskan, pemain bukan me- 
sin yang bisa dihentikan dan dilanjutkan see- 
naknya, Itu merujuk pada terhentinya Serie A 
sejakpertengahan bulan lalu. Selain itu, aktivitas 
latihan tim ditiadakan. Sebagai gantinya, para 
pemain melakukan latihan secara mandiri di 
kediaman masing-masing Langkah tersebut 
diyakini mereduksi kondisi terbaik dari pemain 
karena situasi dan kondisi latihan bersama tim 
sangat berbeda dari latihan mandiri di rumah. 

Itu diperparah dengan adanya 15 personel 
rival sekota Genoa tersebut yang positif Co- 
vid-19. Salah satunya adalah striker Manolo 
bbiadini yang jadi pemain pertama Samp- 
doria yang terjangkit Covid-19. Melanjutkan 
kompetisisama saja tidakmanusiawi. Apalagi, 
Serie A adalah kompetisi dengan laga tersisa 
terbanyak dari lima liga elite Eropa karena 
terhenti pada gfornata ke-26. Artinya, 12 gior- 
nata berikutnya harus selesai hanya dalam 
waktu kurang lebih sebulan. Padahal, nor- 
malnya dijalankan dalam tiga bulan. 

"Bayangkan (Anda menjadi, Red) Gabbiadini 
yang sebelumnya terjangkit Covid-19 dan kini 
sudah jauh membaik. Kemudian, saya menga- 
takan kepadanya bahwa dia bisa bermain bulan 
depan (saat Serie A dilanjutkan, Red), ujar Fer- 
rero sebagaimana dilansir Football Italia. "Dua 
puluh tim SerteA harus berani tegas melakukan 
reformasi (menolak Serie A dilanjutkan, Red). 
Daripada terus-menerus menghabiskan waktu 
berjam-jam untuk konferensi melalui telepon, 
tetapi tidakada keputusan konkret” lanjut pria 
68tahun tersebut. 




















Pai 
| 3 
R ak 
te 
SIAP MUNDUR: Gestur striker Brescia Mario Balo- 
telli saat melawan Lazio di Stadio Mario Rigamonti 


(6/1). Brescia termasuk klub Serle Ayang meminta 
kompetisi distop. 


Massimo Cellino lebih ekstrem. Presiden 
Brescia Itu bahkan mengancam mogok jika 
kompetisi nekat dilanjutkan. Sebagaimana 
dikutip La Gazzetta dello Sport, Cellino menilai, 
melanjutkan kompetisi di tengah keprihatinan 
terhadap pandemi Covid-19 adalah keputusan 
tidak bertanggungjawab dan arogan. 

Pria 63 tahun itu juga mengecam deadline 
yang diberikan UEFA bahwa kompetisi harus 
selesai per 30 Juni. Menurut dia, hal tersebut 
tidak masuk akal. Itu belum termasuk kon- 
sentrasi klub yangterbelah untuk kepentingan 
kontrak pemain, menstabilkan neraca ke- 
uangan, hingga persiapan untuk musim 2020- 
2021 yang jadi serbamepet (Io/c17/tom) 





Opsi Stop Kompetisi 
setelah Club Brugge 
Juara Liga Belgia 


BRUGGE, Jawa Pos - Keputusan UEFA me- 
mundurkan Liga Champions dan Liga Europa 
hingga Agustus mendatang diklaim se- 
bagaistnyal liga-liga domestik Eropa 
sulit berlanjut dalam situasi pan- 
demiCovid-19.Sebab, dalam 
kondisinormal, Agustussu- 
dah memasuki musim 
kompetisi yang baru. 

Jupiler Pro League atau 
kompetisi kasta teratas di Belgia 
termasuk yang cepat "merespons" 
keputusan UEFA. Kemarin (3/4) Jupiler 
Pro League mengumumkan bahwa musim 
ini diputuskan berakhir. 

Alhasil, Club Brugge sebagai pemuncak kla- 
semen ditahbiskan sebagai juara dengan 11 
pekantersisa.Perinciannya,satupekan tersisa 
untuk perlode reguler dan sepuluh pekan 
untukplayoff penentuan juara (yang diikuti 6 
klub peringkat teratas pertode reguler). 

DI klasemen saat ini, Club Brugge me- 
mimpin jauh (15 poln, 70-55) atas AA Gent 
"Dewan Direktur Jupiler Pro League juga 
sudah memutuskan playoff1 dan II (untuk 
tim yang lolos ke Liga Champions dan Liga 
Europamustm depan, Red)” tulis Jupiler Pro 
League dalam laman resminya kemarin. 

Hanya, slot wakil Belgia di Liga Champions 
dan Liga Europa musim depan bisa be- 
rantakan karena keputusan untuk meng- 
hentikan kompetisi telah membuat UEFA. 
kecewa. Sebab, UEFA sudah mengalah 
dengan memberi prioritas liga-liga 
domestik Eropa bisa dituntaskan ke- 
timbang kelanjutan Liga Champtons-Liga 
Europa. Bahkan, Presiden UEFA Alek- 
rin mengancam akan men- 
coret keikutsertaan klub-klub Belgia di 
Liga Champtons-Liga Europa musim de- 
pan, “Opsi untuk mengakhiri musim 2019- 
2020 merupakanopsi terakhiryangakan 
diambil UEFA, tulis ESPN, 

Namun, sebagaimana dilansir Da!- 
IyMail,” pemberontakan” oleh Ju- 
piler Pro League bisa merang- 
sang liga-liga domestik Eropa 
lainnya untuk menirunya. 
Sebab, keberanian untuk 
melanjutkan kompetisi 
yangsudah rehatselama 
tiga pekan tentu memi- 
liki banyak konseku- 
ensi. Mulai pertim- 
bangan kesehatan 
bagi pemain dan 
penonton seandai- 
nya tetap berlang- 
sungnormal dista- 
dionhinggakonwak 
pemain yang kedalu- 
warsa pada akhir Juni. 




























Penghentian kompetisi juga memberikan 
kesempatan bagi klub menata persiapan 
untuk musim berikutnya. "Memutuskan mu- 
sim 2019-2020 berakhir dan memberikan ge- 
lar juara untuk pemuncak klasemen semen- 
tara sangat fatr dalam situasi force majeure 
akibat pandemi Covid-19” tulis Daily Mail 
Gelandang Manchester City Ilkay 
Guendogan termasukyang setuju 
seandainya Premier League 
musim ini dihentikan dan 

Liverpool dinobatkan seba- 

gaijuara.TheReds julukan 
Liverpool- sudah unggul jauh 
(25potn) atas City di peringkat 
kedua dan sejatinya punya kans 
mengunci gelar pada matchweekke- 

31 pada 22 Maret lalu. 

"Itu (Liverpool dinobatkan juara, Red) 
sangat patut. Sebagai olahragawan, kita 
harus bersikap sportif” kata Guendogan 
kepada stasiun televisi Jerman ZDF per- 
tengahan pekan lalu (31/3). 

Namun, opsi menghentikan kompetisi 
sepertinya tidak akan diterima Real Madrid. 
Sebab, hal itu berarti Los Merengues -ju- 
lukan Real Madrid- dipaksa merelakan 
gelar La Liga menjadi milik rival abadi, FC 
Barcelona. Real yang saat ini hanya ter- 
tinggal dua poin (56-58) setelah 27 Jornada 
memang bersaingkompetttif dengan Barca 
sepanjang musim ini. (dra/c17/dns) 


bal 


r 






























EREDIVISIE 


1. FC Barcelona 58 poln 
2. Real Madrid 56 poln 
Sisa pekan " 
1. Liverpool 82 poin 
2. Manchester City 57 poin 
Sisa pekan 9 (City 10) 
1. Juventus 63poin 
2. Lazio 62 poin 
Sisa pekan 12 
1. Bayern Muenchen 55 poln 
2. Borussia Dortmund 51 poin 
Sisa pekan 9 
1, Paris Saint-Germain — WGSIPOIM 
2 Olympigue Marseille” 56 poin 
Sisa pekan 10 (PSG 11) 
1. Zenit Saint Petersburg MSONPOIn 
2. Lokomotiv Moskva atpoin 
Sisa pekan 8 
1. FC Porto s0'poIn 
2. Benfica 59 poln 
Sisa pekan 10 
1. Shakhtar Donetsk 59 poln 
2. Zorya Luhansk 46 poln 
Sisa pekan 9 
1. Club Brugge 70 poin 
2. KAA Gent 55 poin 
Sisa pekan " 
1. Trabzonspor 53 poin 
2. Istanbul Basaksehir 53 poin 
8 


Sisa pekan « ) 


MEN IMLaM Pos 





Hanya Feyenoord Yang Beda Sikap 


(STERDAM, jawa Pos - Ajax Amsterdam 
bisa mengikuti Club Brugge, memenangi 
musim inl. Eredivisie pun masih berpotensi 
disudahisepert Jupiler Pro League, liga utama 
Belgia. Klub berjuluk de Godenzonen itu 
bahkan yangpalinggetol dalam menyuarakan 
Eredivisle musim ini tak dilanjutkan. 

Apalagi, Ajax juga didukung sesama klub 
rivalnya di empat besar redivisie. Ya, dua di 
antara empat klub papan atas liga utama 
Belanda berada di belakangsangpemuncak 
klasemen tersebut. Runner-up sementara AZ 
Alkmaardan PSV Eindhoven yang berada di 
posisi keempat pun jadi pendukung Ajax. 

Hanya Feyenoord Rotterdam yang berbeda 
pandangan dengan tiga rivalnya itu. "Kami 
masih menunggu keputusan KNVB (Federasi 
Sepak Bola Belanda) pekan depan (rapat 
dengan klub-klub pada 7 April). Tetapi, tentu 
kami ingin kompetisi tdak berakhir” sebut 
DirekturUmumFeyenoordMarkKoevermans 
yang dilansir laman FC Update. 

Hanya Willem II, SC Heerenveen, Heradles 
Almelo, dan FC Twenteyangsejalan dengan 
De club aan de Maas, julukan Feyenoord. 
Sebab, rata-rata klub-klub tersebut dilapor- 
kan berharap dengan hak siar televisi yang 
terancam hangus andai Eredivisie berakhir 
prematur. "Itu mungkin bagus bagi mereka 
sendiri (Ajax dkk). Bukan untuk Eredivisie. 
Pada masa-masa seperti ini, mereka 
seharusnya satu suara," sindir petenis 
Belanda pada era 1990-an itu. 

Kepada De Telegraaf, Direktur Sepak Bola 














Saru 


TAK SEPAKAT: Winger Ajax David Neres (kiri) membayangi pergerakan bek Feyenoord Rick Karsdorp dalam 
laga Eredvisle musim Ini (2810/2019) Ajax dan Feyenoord tidak sepakat terkait nasib EredIisie. 


Ajax Marc Overmars enggan melihat faktor 
komersial di balik desakannya. Menurutdia, 
Eredivisie tak bisa berpacu dengan waktu 
seperti yang jadi keinginan UEFA. "Liga ini 
(Eredivisie) sudah mati, kehidupan yang 
lebih penting Kenapa masih memikirkan 
uang? Bukannya kesejahteraan manusia 
saat ini? Kami berharap KNVB mengambil 
keputusan yangindependen, kecamnya. 





Mantan winger Barcelona itu sampai 
membandingkan KNVB dan UEFA dengan 
Donald Trump, presiden AS. "Perekono- 
mian lebih penting ketimbang mengatasi 
virus korona,” tambah Overmars. "Kami 
tak punya alasan kuat kalau musim ini 
bisa dimulai kembali" sambung Direktur 
Teknik PSV Toon Gerbrands yang dilansir 
laman Algemeen Dagblad. (ren/c7/tom) 


LIGA INDONESIA 


Kompetisi Mandek, 
eret 


8 | SABTU 4 APRIL 2020 SPORTAINMENT - Jawa Pos 


SURABAYA, Jawa Pos - Jeda kompetisi yang 
lumayan panjang berdampak pada kondisifinansial 
Persebaya Surabaya. Karena tak ada pertandingan, 
otomatis pemasukan juga nol. Disisi lain, kewajiban 
untukmembayar gaji pemain, pelatih, serta ofisial 
harus terus dipenuhi. 

Kondisi itu memaksa manajemen Green Force 
-julukan Persebaya- untuk memutar otak. Mereka 
harus pintar-pintar mengatur keuangan klub. 
"Karena selama nggak ada aktivitas, ya nggak 
'ada pemasukan, kata Sekretaris Persebaya Ram 
Surahman kepada Jawa Pos. Jika 
tdak pandai mengelola ke- 
uangan, klub bisa saja merugi 
di tengah kompetisi. 
Ram menjelaskan,ada 
beberapasumberyang 

jadi pemasukan klub. 

Pertama adalah peng- 
hasilan dari penjualan 
tiket pertandingan. Untuk 

tiket, Persebaya jadi salah satu tim yang 
paling banyak meraup keuntungan. Sebab, musim 
lalu, Persebaya berada di urutan keempat tim 
dengan jumlah penonton terbanyak. Total ada 
280.017 suporter yang datang ke laga kandang 
Persebaya musim lalu. 

Jumlah itu sejatinya bisasaja lebih banyak.Sebab, 
Green Forcesempat melakoni empat laga kandang 
usiran pada akhir musim. Itu terjadi karena ada 
insiden kerusuhan di Stadion Gelora Bung Tomo, 
Surabaya, saat Persebaya menjamu PSSSleman 
pada 29 Oktober 2019. 

Musim ini animo Bonek untuk hadir di laga 
kandangtetap besar Buktinya, dalam laga perdana 
konga Persik Kediri (29/3), 50ribu tiketsold out. 
Dilaga kandang kedua atau saat menjamu Persipura 
layapura, ada 12.227 penonton yang hadir. 

Persebaya juga memiliki sumber penghasilan 
lain. Yakni, dana dari pihak sponsor. Yang jadi 
masalah, uang dari sponsor sementara juga distop. 
Ram menjelaskan, pihak sponsor melakukan 
pembayaran dengan cara per termin. 

“Tidakadasponsor langsung bayar bleksekian 
miliar di awal, Past bertahap. Nah, kalau nggak 
ada akuvitas (kompetisI), otomatis ya nggakada 
pembayaran, tegas pria asli Gresik tersebut. 

Sejatinya, Persebaya masih memiliki bisnis 
merchandise. Yakni, penjualan pernak-pernikklub. 
Mereka memiliki Persebaya Store yang tersebar 
di beberapa kota di Jawa Timur. Tapi, penjualan 
mungkin tidaksekencangbiasanya. Sebab, situasi 
lockdown danadanya imbauan agartetapdi rumah 
membuat beberapa storememutuskan untuk tutup 
sementara. Namun, mereka masih melayani pem- 
belian secara online. 

Karenaltu, keputusan PSSI untuk mengizinkan 
kWub memangkas gaji sampai 75 persen cukup 
membantu. Apalagi, klub memang harusbenar- 
benariritdalam pengeluaran. Ram tak menampik 
bahwa kondisitersebut membuat pihaknya cukup 
khawatir, "Yang pasti bukan hanya Persebaya. 
Kondisi in! Juga pasti berimbas ke semua klub. 
Nggak ada klub yang nggak kena imbasnya," 
ujarnya. Dia berharap situasi bisa segera kembali 
normal sehingga kompetisi bisa bergulir lagi. 

Winger Persebaya Mahmoud Eid juga berharap 
demikian. Dia bahkan tidakingin kompetisi dihentikan. 
"Saya berharap kompetisi tetap dilanjutkan. Tapi, 
untuksaat ini, yangterpentingadalah tetapdirumah 
dan Jauhi keramalan” terang pemain berpaspor 
Palestina itu kepada Jawa Pos. (gus/c5/bas) 


Pemasukan 








merasa aman 
ANDALKAN TABUNGAN: Thorig Alkatiri ketika 
memimpin laga Madura United melawan Borneo 
FC pada Liga 1 musim lalu. 





Wasit pun Jadi 
Penganggur 


JAKARTA, Jawa Pas- Ditundanya Liga 1 dan 
Liga 2 hingga 29 Mel tak hanya berdampak 
pada pemain dan ofisial klub. Penundaan 
kompetisi gara-gara pandemi korona juga 
berdampak buruk bagi para wasit yang selama @ 
ini memimpin pertandingan. .. 

Ya, wasit-wasit tersebut kini harus jadi peng- 
anggur. Tidak punya asosiasi sepert pemain 
dan pelatih serta hanya bersifatyreelance,para 
wasit Liga | dan Liga 2 otomatistanpa penghasilan 
sedikit pun saat ini dari profesinya tersebut. 

Bahkan, sekelas wasit FIFA seperti Thorig 
Alkatiri juga tanpa penghasilan selama pandemi 
korona. Tidak ada kompetisi berarti tidakada 
Job." Dari media saja ketika kompetisi ditunda 
saya sudah siap, sudah paham, tidak perlu 
lagi menunggu keputusan PSSI” ujarnya. 

Saatini, Thorig hanya mengandalkan tabungan 
untuk menjalani hidup. Dia sempat berpikir 
untuk membukausaha. Namun, melihat kondisi 
ditengah pandemi korona, Thorig urungme- 
mulainya. "Segala risiko kami hadapi, usaha 
juga lagi sepl karena korona. Ya hanya bisa 
berharap ini cepat berlalu," tuturny: 

Hal senada dikatakan wasit lainnya, Nurul 

Fadilah. ika Thorig pasrah, Nurul justru tetap 
berharap pada keputusan di Komite Wasit 
PSSI, Dia saatini masih menunggu keputusan 
tersebut." Taplmemangsejauh inisaya belum 
ada komunikasi sama sekali," ungkapnya. 

Nurul mengaku sama sekali tidakada pen- 
dapatan. Sama halnya dengan Thorig, dia 
hanya mengandalkan tabungan. Beruntung, 
pada awal pertandingan Liga 1, kenaikan gaji 
wasit sebesar 36 persen sedikit membantu, 
"Sayamemang hanya mengandalkan pekerjaan 
wasit. Bukan hanya Liga 1, Liga 2, bahkan di 
strata junior juga sama. Tabungan juga akan 
habis kalau begini terus” terangnya. 

Berdasar data, ada 70 wasit di Liga 1 musim 
Ini. Dengan perincian, 30 wasit utama dan 40 





'SUMBER PEMASUKAN: Suasana Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yang dipenuhi Bonek saat Persebaya Surabaya menjamu Persik Kediri (29/2). 


Revisi Kontrak Menanti Situasi 


BELUMadarevisikontrakyangdilakukan belum bisa dilakukan. Sebab, sebagai 
manajemen Persebaya Surabaya. Meski zona merah Covid-19, pemain dan pelatih 
tertundanya Liga 12020 membuat kom- masih diliburkan. Mayoritas memilih 
petisibisasaja berakhir pada anuaritahun  pulangke kampung halaman. 
depan. Padahal, banyakkontrakpemain Praktis sulit melakukan revisi kontrak 
Green Force, julukan Persebaya, yang dalam waktu dekat. Kalaupun harus me- 
kedaluwarsa pada Desember. revisi kontak, hal itu baru bisa dilakukan 
Soalitu, manajemen Persebaya punya  saatseluruh pemain dan staf pelatih ber- 
alasan. Ada pertimbanganyangmembuat — kumpuldi Surabaya. Lantas, kapan semua 
mereka belum merevisikontrakpemain pemain dan pelatih kembalike Surabaya? 
dan pelatih. "Karena kami masih melihat “Pokoknyasebelum Juniharus kembali ke 
perkembanganlebih lanjutsoal keputusan  Surabaya-Sebab,sesualdenganpenghentian 
PSSI Apakah nanti ada perubahan lagi kompetisi kan sampai 29 Met? jelas Ram. 
atau tidak?” kata Sekretaris Persebaya — Namun,tidaksemuapemainpulangke 
Ram Surahman kepada Jawa Pos kampung halaman. Ada empat pemain 
Karena itu, pihaknya ogah buru-buru yangmemilih bertahan diSurabaya. Mereka 
merevisi kontrak Apalagi, ada Inswuksi adalah Makan Konate, Hambali Tholib, 
dari PSSIuntuk memangkas gajipemain Arif Satria, dan Patrick Wanggal. Meski 
hingga75persenselama kompetisi berhenti.  sebetulnyadibert kebebasanuntukmudik 
Pihak Green Force memilih mengikuti oleh manajemen, mereka memilih tetap 
aturan tersebut "Yangkamilakukanbaru di Kota Pahlawan. Saatini mereka ada di 
melunasipembayaran gajisesuatdengan apartemen yang disediakan manajemen. 
kepurusanPSSI. Itukamibicarakansebe- — Ram menjelaskan, pihaknya memang 
lumnya dengan pelatih dan pemain” tambah membebaskan seluruh pemain. "Jadi, saat 
priaasal Gresik tersebut. kompetisi dihentikan, kami sampaikan ke 
Sejatinya revisikontrak memangperlu pemain. Kalau mau pulang, slakan. Kami 
dilakukan Terlebih jika Liga 12020 benar- (Persebaya) yangfasiltasi katanya. Namun, 
BERTAHAN DI SURABAYA: Makan Konate saat ber. benar berakhirpada Januaritahun depan. — ikaadapemainyangmemilhbertahan,Ram 
latih di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo (26/2). Masalahnya, merevisi kontrak saat ini mengakutidakmasalah. (gus/Mm/c15/bas) 


SENTELBAN 
nd 




















sg BELUM ADA POTONGAN: 
Shin Tae-yong (dua dari 
kanan) dan stafnya, 


PERSITA TANGERANG 
Hanya Bayar Gaji 10 Persen 








asisten wasit. Di Liga2 musim ini, jumlah wasit 
mencapal 108 orang. Perinciannya, 46 wasit 
utama dan 62 asisten wasit. Angka itu belum: 
termasuk wasit-wasityang bertugas di Elite Pro 
Academyyangnasibnya juga di ujungtanduk. 

Sementara itu, Ketua Komite Wasit PSSI Sonhadji 
menyatakan, pihaknya tidak tinggal diam melihat 
situasi yangada. Sudahada pembicaraan dengan 
PT LIB untuk mencari jalan keluar agar para 
wasit tidak jadi penganggur. “Tapi, opsti itu 
belum ada.Semingguini kami berdiskusidengan 
LIB, tapi harus diakui kondisi keuangan kami 
sendiri juga sedang tidak bagus. Kami hanya 
mengandalkansponsor, yang sampai sekarang 
Juga belum mau membayar kami, katanya. 

Sonhadjihanya bisa pasrahjika memangbelum 
ditemukan solust.Artinya, keputusanakan nasib 
wasithanya ditentukan dengan kejelasan kompetisi. 
Jika kompetisi kembali bergulir, awal Juni wasit- 
wasitsudah bisa kembali bekerja. "Tapimemang 
semua harus menyadari kondisi saat ini tidak 
ada yang menghendaki. Semua di luar kendali 
kami” ucapnya. (rid/c17/all) 





JAKARTA, Jawa Pos - Langkah 
cukup kontroversial dilakukan Persita 
Tangerang terkait pembayaran gaji 
pemain dan ofisial selama penundaan 
kompetisi Liga 1. PSSI sudah 
mengimbau bahwa klub Liga 1 dan 
Liga 2 boleh membayarkan gaji 
maksimal 25 persen saja dari yang 
tertulis di kontrak. Namun, 
Persita memilih hanya 
membayarkan gaji 10 persen. 

Hal tersebut dikatakan Manajer 
Persita I Nyoman Suryanthara 
kepada Jawa Pos kemarin (3/4). Dia 
membenarkan bahwa manajemen. 
hanya membayarkan gaji 10 persen. 
Khususnya untuk April hingga Juni 

Sebab, Persita terkendala faktor 
finansial. Nyoman menara, 
keputusan tersebut 
memang sangat sulit." Memang 
berat, tapi kami sudah 
mengupayakan segala kemungkinan 











yang terbaik untuk pemain, pelatih, 
dan ofisial sebelum keputusan ini 
diambil” ujarnya 

Karena hanya bisa membayarkan 
gaji 10 persen, pihaknya 
berkomitmen tidak menyusahkan 
para pemain. Karena itu, gaji Maret 
dibayar penuh. Gaji untuk April 
hingga Juni hanya 10 persen. 
Nyoman menyatakan, saat ini 
Persita otomatis tanpa pemasukan 
ketika kompetisi berhenti. "Mau 
tidak mau harus menyesuaikan 
untuk menjalankan operasional 
tim ke depannya, tegasnya 

Selain memutuskan untuk 
membayarkan gaji 10 persen mulai 
April hingga Juni, klub yang baru 
promosi ke Liga 1 tersebut juga 
memutuskan untuk mengumpulkan 
tim pada 1 Juni mendatang. 
Bakal ada latihan langsung 
saat itu. (rid/ fim/ c6/all) 








JAKARTA, Jawa Pos-Takada agenda 
pertandingan internasional sepanjang Maret 
lalu. Baik di level senior maupun kelompok 
umur Karena itu, PSSI sedang mengkaji besaran 
gajiyang bakal diterima staf dan pelatih timnas 
“disemua level. Halitu disampaikan Ketua 
Umum PSSI Moch. Iriawan. 

Priayangakrab disapa Iwan Bule tersebut 
menegaskan, ada kemungkinan gajipara stafdan 
pelatih timnas bakal dipotong Tapi, untuk berapa 
persennya, pihaknya belum menentukan. Ya 
karena timnas Indonesia tidak ada kegiatan imbas. 
(dari kondisi luar biasa ini (korona). Maka akan ada 
penyesuaian terhadap gaji mereka" ucap wan. 

Kapan penerapannya? Iwan belum bisa 
memastikan. "Tapi, untuk bulan Maret, kami gaji fu? 


Aktivitas Pesepak Bola Nasional dan Pelatih Selama Pandemi Korona (7). 


PELATIH TIMNAS 
Maret Masih 
Terima Full 


seluruhstaf'dan pelath timnas Indonesia' tegasnya. 
Pembayaran gaji filuntuk Maret itu 
dibenarkan asisten pelatih timnas Nova Arianto. 
“Tidakada pemotongan sedikit pun" kata Nova. 
"Mengenal pemotongan, juga sampai saat ini 
belum ada konfirmasi ke kami, imbuhnya. 
Sebenamya,ada peluanguntuktidak 
memotong gajistafdan pelatih timnas Sebab, 
kabamya, FIFA akan mengucurkan dana kepada 
seluruh federasi didunia untuk membantu: 
finansial selama pandemi korona. Walau nilainya 
tidak disebutkan, ada komitmen resmi dari FIFA. 
sepert yangtertulis di website resminya. 
Namun, disinggung soal bantuan dari FIFA 
Itu, Iwan Bule menyatakan bahwa sampai saat 
ini bantuan tersebut belum ada. (rid/c5/al) 





Rawat Burung, Nggowes, lalu Pantau Latihan Pemain 


Tak ada agenda 
pertandingan sempat 
membuat Rahmad 
Darmawan bosan. Dia 
mulai mencari kesibukan 
lain untuk membunuh 
kesepian. Dia pun akhirnya 
membeli ovebird untuk 
mengisi kesehariannya 
sambil menunggu 
kompetisi bergulir. 





IRID $. MAULANA, Jakarta, jawa Pos 


RAHMAD Darmawan memang 
sulit dipisahkan dari sepak bola 
Karena itu, ketika PSSI dan PT LIB 
memutuskan untuk menghentikan 
kompetisi Liga 1, RD -sapaan akrab- 


nya- sempat kelimpungan. Pria 
asal Kota Metro itu sempat bingung 
akan melakukan apa ketika diminta 
untuk di rumah saja. 

Biasanya, seusai bangun tidur, 
dia langsung ke tempat latihan. 
Hampir tidakada aktivitas lain di 
luar sepak bola selama ini. Sekarang 
dia hanya bisa memantau latihan 
pribadi para pemain lewat video 
yang dikirimkan. 

RD pun memutar otak bagaimana 
cara untuk bisa tetap memantau 
latihan pemain, tapi tak merasa 
Jenuh di rumah. Ketika berpikir, 
dia mendengar cultan di depan 
Tumah. "Saya Ingat punya lovebird 
satu diterasrumah. Akhirnya, saya 
putuskan kenapa tidak mencari 
kesibukan dengan merawat burung 
saja?” katanya. 

Langsung saja RD membeli 





tiga burung jenis lovebird. Ha- 
rapannya, dengan merawat burung 
dia tidaksuntuk-suntuk amat se- 
lama #DiRumahAja. "Murah meriah 
Juga. Buat tambahan kegiatan saja 
dirumah. Mumpung banyak waktu” 
ungkapnya 

RD ingat ketika dulu sempat suka 
memelihara burung. Tapi tidak 
maniak seperti pencinta burung 
lainnya. "Ya, dulu juga suka burung 
dengan paruh betet. Jadi, pilih 
lovebird saja, murah. Tidak tahu 
kenapa bisa suka, ucapnya. 

Kehadiran empat lovebird yang 
mengisi pagi harinya berdampak 
positif. Mantan pelatih Tira Per- 


sikabo itu saat ini sudah tidak 


ATASI KEBOSANAN: Rahmad 
Darmawan (kiri) bersama Istri kini 
rajin bersepeda setiap pagi. 


merasa bosan. Bahkan, RD telah 
punya aktivitas harian yang selalu 
dilakukannya saat ini. 

Yakni, ketika bangun tidur, dia 
langsung menuju teras rumah. 
Mengambil sangkar burung miliknya 
dan langsung menjemurnya di 
bawah pancaran sinar matahari. 
"Saya belajar sendiri saja gimana 
cara merawatnya. Semprotair, lang- 
sung jemur. Kasih makan juga. 
Begitu saja, ujarnya, lantas tertawa. 

Setelah tenang dan menikmati 
cuitan burung kesayangannya, 
sekitar pukul 09.30, RD menge- 
luarkan sepeda kayuhnya. Lantas, 
dia nggowes di sekitar kompleks 
rumah. Kadang jika situasi men- 
dukung, dia sedikit keluar kom- 
pleks untuk mencari suasana 
baru. "Setelah itu istirahat. Hi- 
tung-hitung olahraga juga agar 


kondisi tetap fit walau di rumah 
saja, bebernya. 

Sorenya, RD langsung fokus pada 
kerjaannya sebagai pelatih. Dia 
memantau grup WA yang berisi 
pemain Madura United. Satu per 
satu kiriman video latihan dari 
pemainnya dilihat dengan sak- 
sama. "Kadang WA-an sama te- 
man-teman lain. Itu saja aktivitas 
saya," terangnya. 

RD bersyukur sudah punya hobi 
yang menyeimbangkan akti- 
vitasnya selama #DiRumahAja. 
Dia berharap masyarakat Indo- 
nesia lain yang juga sedang men- 
Jalani karantina menemukan hal 
serupa. "Ya, agar pandemi korona 
ini segera berakhir. Saya berdoa 
terus agar ini segera hilang, agar 
bisa beraktivitas seperti biasa 
lagi,” harapnya. (rid/c5/bas) 





Jawa Pos 


IKLAN JITU 


WAAH.. SUDAH LAKU! 


SABTU 4 APRIL 2020 | 9 





as Otomotif 


MOBIL DIJUAL 


DI ATAS 
00 JUTA T 


SURABAYA 


DAIHATSU 
TERIOS TX Adv 13 AT putih km SS rb 
hrgi3afts All new Xenia 15 ACDBLTP hrg 
1091 PapelegiH 22 Telf. 085100964873 
DAIHATSU XENIA Ji 1000cc BENSIN 
Warna Hitam Thn 2008 Hutx 0816509300 


Xenia Mulus.Xi Sporty '10,Marah Maroon, 
KM75.000, Plat W Hub: 08121723139 








Tatt Rocky Independen Th 2000 Wi) 
Ham (L)10SJt Hub: 0811348525 


Xenia R'IGIM) -122.t, Greet Xenia MIS 
IN Ac Dal -IOO1 08510068681! 


New Great Xenia 10015 (gril besar) 

Siar OLtgn NO81234559052)5tw 
HONDA 

BRV E ATI6 tgnlabu mtik km36rb.Pik 

(03-21 Pat LiHro7Ojt OSI1B002661 


J/Rugi New MOBILIO RS MT 2019 Putih 
Kmdro (085100575883) 





@A Properti 


RABAYA PUSAT 


DIJUAL 


Raya Bongkaran/Kopi Tnh 1900m2 
Srt.Lengkap Bs KPR @20jtm Peminat 
Hub:08881351B18 / 0816972688 

JUAL MURAH !! RUMAH RUNGKUT LT 
2IS Hrg Cuma 15 M 082244472093 


| 


DISEWAKAN 


'Sewa apartemen Praxis Kayon-Sono 
Kembang fullfurish baru 2 bedroom. Hub 
08510022721 


PROPERTI 


DIJUAL PABRIK / GUDANG 
UT 247m LB 900m Listrik 197 Kva. SHM, 
Amin ari lotte Mort, 1 Min dari Fl sumo, 
Senin dari te Gunung Seri 10 min Goritoi 
waru, 25 min dar Bandara, 0 Jalan Raya, 

HARGA JUAL DIBAWAH APPRAISAL BANK 


Hub: 0838 5726 143 


DIJUAL 


PABRIK LT 21.070M? 
MESIN DAN BANGUNAN 








STATUS TANAH HGB 
LOKASI TUBAN 


HUB: 081553969899 


@ Properti Bali 


Marga bulan ini saja, Rmh GatsuNES.Zare 
3,5M. Tanah 8,5are Jl Ayani 3951/sre: Ta- 
nah Sare Gatsu 685jt/ares SawahlOare 
(Ops Utara NSJVare, Rumah lantal3 Jim- 
baran 98S)t PL: Ngr087.860-250-555 


Mobil | Motor | Bus | Truck 


| Alat Berat | Jasa Otomotif 





HONDA 


HRV'7 ECVT kmidrb 100x60r1 sivr ing 
(Ya tur 23071 Mhn hub Ig. 081357100954 


MITSUBISHI 


X-Pander pmk 18 ultmate tol Htm kebra 
nindh permal.J7 krpilang 08123250592 





CRV 2400 CC Hitam Metalic Matic'2010 
Orisinil Semua Hub: 082230606061 





Pajero Dakar'2016 Plat L Tgni Htam Spt 
Baru Hutx081890198000/081852700 





Brio EI9 MT KmI00D W Grey Jok Plast 
kan hrgta9tnego TP Hub.082244777286 
NEW.CRV 2.4cc 07 Htm L Hrg 17. 
Minat Hub. 081529580479 

Jazz RS CVTIT Matic Grey ori sat Istmw 
Kim orf 12 rb 23851. Hub 081332208090 





ISUZU 
PANTHER Ls Turbo2007SilverMet FLY 
Manual L-Sby Ton-1 Hub: 085335144168 


DJL Isuzu Panther LV2008 HtamMet 
(FLIL-Sby Ton dr@aru H1089524886345 


MITSUBISHI 









Pajero DakarMetikHtam'14 akhi:Mulus 
Tonilsperti Baru.hub-Budi : OBN3ON3O 


NISSAN 


Showroom Event Nissan Datsun 

JI Basuki Rahmati031) 5470707 dptkan 
Penawaran Dan Bonus MenariklUnit 
(Ready Stock Terima Tukar Tambah 








Grand Lina XV MT 14 Tgn nm sendiri 
Stnk IS pik br 082301868163/0817399866 


Grand Lvina XV 2016 Manual Ham Sgt 
Bagus (08233551946 /0851000118U) 


SUZUKI 


'SPLASH 2015 MT silver (Litgn-Nlanpemb 
@Worscat/ban baru hub 085648779810 


TOYOTA 





Agya TRO S MT 14 tangan Inama sendiri 
SnKIS pik Dr 082201668188/0317399866 
Fortuner 13 Tic Sportvo VNT Turbo AT 
(Putih 2801 pjktor KM75r0 082139745713 
T.Hairier TVI2 L Premium. Putih, Istw, 
tgn 1 pajak sg Api 21 H: 081259436007 
Toyota Fortuner VRZ Thn 2017 N Wama 
(Putin Pajak Baru Hub 082302355319 





Yaris G 2017 Manual Merah 155juta Sgt 
gus hub:085100901850/081216655102 








Alphard VO4 AT-125..CamryO'OTAT 93 
JkYaris S TRDT-Dp70.t 08510068681 
TNT Newfaris20MAIT RTDsportvo htm 
niool W Hrg19S Ir nego 081230100030 
IWAlohard V30 AT2008 Htam PiKona 
Istimewa: Polegi H-22: 081330897711 
Innova RIBONG dsi2017 metcLtgniPu 
tIhfVllorscat ANTIK 3071081231200700 











Ignis GX IBATHtam cat oriLign Idr bru 
KKM 9rbn JiKaijudan Nadya 4/20.sDy 





Tanah | Rumah 


WULING 


Wuling conferro 15 (4x2) MT / PUTIH / 
NOPOL S / 2019 / KM ILXXX. Harga 
bogt. Hub. 0816504422 


SURABAYA 


CrMbi suzuPantheriypelS.25MUX25 
'AT2014-2019B2yKaleng.085100730251 


100 JUTA 


DAIHATSU 


TAFT GT HIUNETH 93 LONS 4x4, Hijau 
Ist AC Double Bw Hub 082245333399 


Jual GRAND MAX PU 15 Box 2014 
pe 081216023715, Ori 








MERCEDES 


Mercy AMO 2002 merah. Kondisi bigus, 
no baru, 45 Juta. Hub 081390901611 


| Kost | Apartemen | Villa | 


MITSUBISHI 
Mits L300 Box Tn2006.HtamAW Gresik) 
.Onsini, 86x Nega.Hun.081317855656 


Mits L300 disel - box alm 00 tng 1601) 
(Ori Hub: Kapasari6 Hp0B1230566889 





SUZUKI 
Grand.Vitara JLX MTO7 Asli UPik Baru 
Apik Soro 085100575883 Nego Murah 
CARRY Futura PU 15 Th 2000 AciTapei 
Cirtock Ors Cat Ist Hub. 085103056299 





TOYOTA 


'Avanza G 2011 Ac dit Vr ps pw Ciem 
No br AD bgs Mis 88 H:083862761054 


Lo MOBILDICARI | 
SURABAYA 


Dicari Mobil bekas sgi TindKong Berani 
Hra Tinggi 081252888252.085100385918 


S 


Baca 
dan Pasang 
Iklan Jitu 


BUS - TRUCK - ALAT BERAT 


aa 


3.2unt Dump tuk Hino Dutro 2017 pki 
ban br smualbrg bgs/impn08123016879 


MOTOR - 


MOTOR DIJUAL 


SURABAYA 


VESPA 


Di Jual Vespa P X 80 Istimewa Hubungi 
HP: 08123566221 





(031) 829 3039 
031) 829 3041 
(031) 829 2275 





Rumah Usaha | Perlengkapan Rumah | Bahan Bangunan 





DIJUAL 


Ex Aset Bank Bisa KPR Gudang Raya 
(DemakPsiTurpergudang204Osiaphuni 
MS Km H:08881351818/0816972688 


SURABAYA BARAT 


DIJUAL 

Rmh Baru Menganti Golden Berry130)t 
XT mikmyAih pembeli utk kpr jin 12m 
PPdam 2200w Hub 081231952737 

GLXY 082157461165 OPH Rmh dkt res 
.mket Baru Cland TPR C4 LM20/18S Sitn 
Jimh 6x12,5 SHM4Pdam-PinNgasinan 2 
(RTADKt Terminal Benowo1087855288400 
Royal Res Dpn ClubhouseBangunsendini 
TT8/240 MurahBanget WMOBN2094089 


TTBUMANAN 

(GREEN GARDEN JUANDA 

A MENIT DARI TOL & AIRPORT: 
JUANDA HARGA GOOJT-AN 


PROMO TAHAP 2 
CASH BACK sd 300JT”" 
PEMBELIAN CASH APRIL 


0813 3682 5712 | 081212121688 








DIJUAL 


Darmo Indah Timur. 7 108172. Bangunan 
Sandin. Bebas Banji: WM08113084089 


DIJUAL 


JIRUGI PuncakParmai TarC 2KT Furnis 
Cpt Hub: 0816535330 -082132125443 





DIJUAL 


DI JUAL TANAH Bumi Sari Praja Dekat 
Manukan 16126 .SHN.Row Jalan 7mJHrg 
27jtim H081357777725 1 08223M0708 
Jnh Shm L18x367m2 Ds. Gad Kec. 
Yoreio Gresik H3.5.WMN9 087849295358 
J Tanah RayalidahKulon UK12Ex25SHN 
cocokUI/Ruko/TempatUsh.085335H418 
Margomulyo Indah 1L5.2800. Termurah 
Jarang ada. Udah urug. WM 08113084089 





DIJUAL 


Jual Apartemen Water PalacetPakuwon 
IndahfgKamar Panthouse.081333366868 





Rmh berkualtas DP 08? Angs ringan? 
Bns NMAX? Disk pluhan 1x? Smua Bisa! 
Hny d D82039:klapa Gading Resi- 
dence. FullFinishing, Smnt ke Tanah 
Lot, IOmnt ke Canggu. 082136584303 





Dijual Rmh, LT: 6OM2, SHM, Pe- 
rum Gedang Becik No. 28, Desa 
Tista-Kerambitan-Tabanan. Hub: 


082145.427688, 085.2380.63385 


Launching Rumah lok Keramottan Taban- 
an. type rumah luas 26..One Gate System, 
Finishing Mewah Dapatkan Promo Cara 
Bayar Mudah hanya 10 pembeli pertama. 

Harga 300p an hub : 081337 787 343 





PAGAR - RAILING - TERALIS 
081.653.0050 
PANAH 


Djual/Disewakan Tanah beserta ban- 
gunannya, LT: 2590m2, Jl. Jantuk 
Angsa No. 1! Pereranan-Canggu, Ba- 
dung. Hub: Ibu Riana 0896 5235 0857 


Disewakan Tanah seluas 166Are, sebe- 
lah Pom Bensin, Jl. Dewi Sri, Kuta, Ba- 
dung. Hub: Ibu Riana 0896 5235 0857 


CONDO Graha Family Prima. 3 BR.LISB 
“Harga Sangat Murah. WM 08113084089 


DIJUAL 
Tnh GagDktGrandPakuwonRyManukank. 
Vlon6668HangsueBwHokyO85101188838 


MARGOMULYO Permat.Termurah.Udah 
Naik IMr,Stap Pakai WM-08113084089 


SURABAYA TIMUR 
RUMAH 


DIJUAL 


(RMH 10084 Baru Lebak Indah Utara 

97188. SHM It 425x12m2.-2 Lantai ful 
Bgn,3kmmr tidur 2kmrMandi,Carport Imbi 
Hro725tnego.HOBN322272/0811307256 





Turun Hrg Dari 4M Sekarang cuma Z5SM 
Rumah Mewah Bratang Binangun it2tx25 
Ib800K12/kmB row 3mbil 082231231220 





BARU SIAP HUNI T 5x20.B 5xIO SHM, 
pdam Megayu utara M/25081389080860 


1L96M MuYyosari Utr 920 3KT 2KM Granit 
Givim 3AC SHM SIAPHun! 08563088251 
DISEWAKAN 


Rmh 2 Lt, 4 Kt, Ji Dharmahusaca Indah 
Timur 16/16 Bik J/BI Hub 081331870717 


DIJUAL 


Tnh MERR (SHM) 10jtim8 Ruko JI.Kutei 
(SHMSI95081332324952108563390000 








DISEWAKAN 
Disewakan ApartemenSukolloDianRege 
ney2BR 17 Ful Tinggal Pakai. Hub Rudi 
(087855524259) 


RUKO / RUKAN 
DIJUAL 


Strategis Kenjeran 287A, L: 48011600 
Shim Cek Sgllusaha, 4lt. 085100268988 


SURABAYA SELATAN 


DIJUAL 


Djl Th TP SHM 200m2 G Anyar Tambak 
(Rungkut Sby70Olk Nego. 081522868322 


DIJUAL 
Dijual/disewakan Kawasan Industi Sate 
NN Lock, harga 990 fan, Inhouse 36 kalitnp 
bunga, Bonus Insulaton, Canopy, Service 
Charge ", WTP. Bebas banjir IUKLOVNI 
Hubungi 0812 1798 9337 


se” 


PERLENGKAPAN RUMAH 
Makmur KrukatTmr3V5044201/0851009 
'9MS7 KitchnsetAntirayapKusnAlmHarmo 
BsiFoldingdorPgrGUmPerbatTTMSIV 


REJEKI Rolling DoorharmonikaRoofop 
pintutrals,kasa.besistnis:08123456KE21 











MALANG & SEKITARNYA| 
na RUMAH 


DIJUAL 


Rumah ex Bank (Cash Saja) di Malang 
ik Araya. Hrg 20031 Mub:081334335335 


DIJUAL 


1 Cpt Tnh Lk. BNS Bat 
100m2/500n2 HrgBuhPsr HBOBITAG23399 


SIDOARJO 
at OMAH 


DIJUAL 
BU. Rmh baru. Cia Garden 4KT/3KM, 2T 


kt LBAT 209/162. Harga 265M 
Hub 082140606667 - langsung penjual 





Jual Rmh Grand Aloha SDA SHM152m2 
3KT 3KM full bangunan 082231139387 


3. Cpt Rmh PerumMakaryaBinangun C-4 
L2ISM2FulBangunanSHMO81333222267 





Rumah murah pondok mutiara sidosro 
SlaphuniSHM TIBO6/80.HOB13909O16N 


DIJUAL 


JTNH Siap Bangun SHM 80 m2 Bangsri 
kodiono Sgj Inhouse H 085103877838 


RUKO /RUKAN 


DIJUAL 


Dijlisewa ruko 2it The Oualty Residence 
SHGBNoi jalan Jatikalang HO8M330395 














s 
Cek U, Vila L10 


DISEWAKAN 


: 2 
of - - 


Disewakan Gudang Baru, Ry Sukolagok 
Kontainer Mak, 8x16 H:0811330395 


Pabrik disewakan Lb:8.500 M2,PLN 555 
Kya JL Bypass Krian 082225259551 


NGANJUK 
ae 


DIJUAL 


JUAL Toko Besi rn, ful bngnan 16X35 
SHM, lok Nglundo Timur Psr Sukomoro 
Nganjuk Jl Nastonal Hutx 08123514056 











PROBOLINGGO 


RUKO / RUKAN 
DIJUAL 
DIJUAL Ruko 3 lantai LT 77 m2 & 
Bangunan M1 m2 SHM Jl. Pahlawan 


1, J, Protokol Probolinggo CP, P Santo 
087855222213, P, Ard1 082335053709 


Temukan 
Mobil Bekas 
Berkualitas 

Disini 

















Iklan Khusus Untuk Produk Alat Kesehatan, 
Obat-obatan, Herbal, Suplemen Makanan, 
dan Pengobatan Atternatif 






0811 346 991 
0871 347 99IM 


"35000 


2400 


Promo , 
Jitu Baris 
Kesehatan 





IKetoataan Pengoteton tersottosrcra haru memdii Suratan 





“Tayang Non Sabtu “Tayang Sabtu kaga eren indi Teredereeyakmargeliri- an i 
Aneka Kebutu han Lowongan | Jasa | Elektronik | Handphone 
asa SEDOT WC 
(NN | 








ARSITEKTUR Mitra Sedot wc 24m hri mingoubsr buka. Khilangn STNK sin Rzay Arciansyahsiktar “YUPITER" spesial fter at depa af Isi 
IT PROGRAMMER ELEKTRONIK » s (Aca Disc OBIOSIO2AA, 08133246461 Blaruan-Perak hub:083856530407 — ulang.Hub.0318556855/8552252 
Ba end 5 Arstok(gorkjltmvhukolgucangigor mo 5 2 — 
MeokPu mal S eka borma otw Indiies konsitasio8D27O7Aw417r0, —“CVTOP” ahl saluran Mampetksedoac Hilang STNK Yamaha Mo L 6MS JA an. 








ANEKA ELEKTRONIK KImO3ISISO3333RKUN/en085106777757 Djamalyah. Jl. Kedurus 4 Duren 16 SEY 





an Pengaaania 
Laman Yah PP Me Cek Kondisi 








Konsep OOP (Object Oriented Progr 1 | Der TuLed,Ac.kulkas,Mcuct rskbatk tem servis 5 Mesakh - 
San MNC | Memahami danmameu bekta |. borangnOBSIO2012566/W2085736OOOIA9 BIRO JASA 'ANEKA PRODUK Online” Work frm Home : 1 1008 Baran 
megpacan aa “CVTOP" SucAC, kulkas.cuci45,Freon75, Gratis (Vtube)2. Berbayar Rp 7S rb 


DARYONO LIEM'BELI KORAN BEKAS 





Jasa P IMB, Gmo:UKL-UPLLALIN, Sila. 
SIUPTDUP dil 081232885/081946783020 


Bana beta an Sebelum Deal 





KINO3ISI503333.AEIMYNOBSIOTTT7754 Majalah. HVSBuku.AC.MonttorTV.N.Cu 
SURYASKC 2ijam 082230947279 ACTV AkiKuikas BekasDLL Hutr08S10059499 
kulkas.M.cuci Pair HratKipa.Mweve 087853473888 -085234768689Diambi 


(Reseller) HUB WA 082140099878 





Peter 








DAFTAR NOMOR TELEPON LUAR KOTA 


AGEN IKLAN JITU 
(018202275 (03 829 2011 
(031 829 3039 (037 829 3041 


Layanan Agen Iklan Jitu Senin s/d Jumat 08.00 -1700 WIB 
Sabtu 08.00-15.00 WIB 1 Minggu 08.00-14.00 WIB 





SPORTAINMENT 








KEBERATAN: Guard Louvre Daniel Wenas (kiri) saat menghadapi Pacific 
Caesar dalam seri keenam IBL 2020 di DBL Arena Surabaya (8/3). 


Rencana Potong Gaji 
Bikin Pemain Cemas 


JAKARTA, Jawa Pos - Seperti halnya lIiga-liga di dunia yang 
dihentikan karena pandemi Covid-19, Indonesian Basketball 
League (IBL) juga menghadapi kemungkinan pemotongan 
gaji. Liga berhenti sejak awal Maret lalu. Maka, bisa jadi kebijakan 
pengurangan gaji pemain diterapkan mulai April ini. 

DirekturIBL Junas Miradiarsyah menyatakan, pihaknya bekam secara 
spesifik membahas ketentuan gaji pemain setelah Maret “Saatinisih 
pembahasan kamilebih banyak pada suateg) trmelinedan kebijakan. 
Kalaupun ada penyampaian halteknis terkattdengan pemain, pastinya 
klub akan diminta berkomunikasi? ungkap Junas kemarin. 

Wakil Ketua Umum Perbasi George F Dendeng mengungkapkan 
hal yangsama. Dia menyebutkan, pihaknya tidak memiliki regulasi 
atau kebijakan khusus perihal gaji atet di tengah situasi saat ini 
Berbeda dengan PSSI, Induk sepak bola Indonesia yangsudah membikin 
ketentuan sendiri. Yakni, membayar gaji pemainsebesar 25 persen. 

“Kalau soalgaji, kami menyerahkan kebijakan kepada klub masing- 
masing. Sebab, kami nggak punya kebijakan soal itu? tutur George. 

Meski belum pasti, pematn dan pelatih sudah cemas. Bintang 
Louvre Surabaya Daniel Wenas, misalnya. Dia berharap gaji bulan 
April yang didapat tetap fil. Sebab, menurutdia, banyak pemain 
ng bayarannya tidak tinggi. "Nggak bisa dibohongi kalau gaji 
atlet kita nggak sebesar bayaran alet-atetluarnegeri yangsampai 
rela dipotong gaji ungkap Daniel 

Selain itu, pemain yang berposisi potntguard tersebut mengungkapkan, 
banyak pemain yang sudah menjadi kepala keluarga. Jika gaji 
mereka dipotong, nasib mereka tidak berbeda dengan pekerja 
sektorinformal yangkehilangan penghasilan selama wabah Covid-19. 
Namun, dia mengaku belum berkomunikasi dengan semua pemain 
soal itu. "Baru dengar-dengar saja” katanya 

Pelatih Bima Perkasa Raoul Miguel Hadinoto menyatakan, setiap 
klub mungkin memliki kebijakan tersendiri terkait dengan gaji 
personelnya. "Kalau di klub Bima Perkasa, so farbelum ada info 
pemotongan gaji. Semua masih sesuai dengan kontrak saja,” 
ungkap pelatih yang akrab disapa Eboss tersebut. 

Sementara itu, Manajer NSH Jakarta Yusuf Arlan Yusim bimbang 
menentukan gaji pemain dan ofisial yangmenganggur setelah kompetisi 
berhenti, Posisi manajer, kata dia, berada di tengah-tengah. "Kalau 
gaji dipotong kasihan pemain. Tapi, kalau nggak, owner juga nggak 
ada pemasukan. Jadi,gimana ya? Susahini/ sambatnya. (rat/c5/na) 
























DUKUNGAN PENONTON: Jullan Alaphilippe (kanan) mendapat 
suntikan semangat dari fans yang berjejal di alur antara Bagneres-de- 
Luchon dan Salnt-Lary-Soulan Col du Portet pada Tour dle France 2018. 


TdF Ngotot 
Balapan Terbuka 


PARIS, Jawa Pos - Selain UFC 249, ternyata adaeventbesar 
latn yang mencoba memaksakan tetap berlangsung ditengah 
pandemi Covid-19. Yakni, balapan bergengsi Tour de France 
(TdF) 2020. Bahkan, Race Director TdF Christian Prudhomme 
menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggelarbalapan 
dalam kondisi tertutup alias tanpa penonton 

Rencana penyelenggaraan grand tourtertua diduniaitu terbilang 
berani. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, berkumpulnya 
orang-orang disatu tempat menempatkan mereka rentan tertular 
virus tersebut. "Tour de France masih akan berlangsung sesuai 
Jadwal (mulai 27 Juni-19 Juli) dan tidak akan digelar tertutup, 
sebut Prudhomme sebagaimana dikutip Cycting News. 

Rencana tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah 
Prancis. Pekan lalu, Menpora Prancis Roxana Maracineanu 
mengatakan bahwasatu-satunya opsi untuk menggelar TdF'adalah 
balapan tertutup. Yakni, tanpa adanya kerumunan penonton di 
sepanjangsisi rute yang dilalui. Termasuk di area start dan finis. 

Kritik pedas juga dilontarkan mantan Menpora Prancis David 
Doutlet “Ini (rencana, Red) gila, terlalu banyak risiko di sana," 
papar mantan peralh medali emas judo Olimpiade Atlanta dan 
Sydney tersebut. David menjelaskan, jika penyelenggarasanggup 
memastikan sarana yang cukup untuk menguji pembalap dan 
Ofslal lalu hasilnyanegatif Covid-19 itu bisa meyakinkan pemerintah. 
"Tetapi, situasinya tidak memungkinkan. Sampai saat ini juga 
belum ditemukan vaksin, lanjumya. 

Terlepas dari rencana gila itu, Prudhomme bersama timnya 
mulai menimbang opsi lain bilamana TdF harus ditunda. 
Akhir Jul atau Agustus menjadi pilihan terbaik untuk menggelar 
balapan yang sudah berumur 116 tahun tersebut. Penyelenggara 
TAF menetapkan 15 Mei sebagai batas waktu untuk membuat 
keputusan akhir. (nap/c17/cak) 









Dirokrut Uverpool pada 
Jendela tanster musim 
dingin lalu, setelah 
lima tahun bersama tim 

Austna Red Bull Sateburg. 
Minamino merupakan 
bagian Integral dari timnas 
Jepang yang mencapai final 

Piala Asia 2019. Dia mencetak 

satu-satunya gol Jepang saat 


dikalahkan Oatar 1-3. 


Minions Masuk Forbes 
30 Under 30 Asia 


JAKARTA, Jawa Pos - Marcus 
Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya 
Sukamuljo kembali mencatat 
capalan special. Pasangan ganda 
putra terbaik dunia tersebut 
masuk daftar elite 30 Under 30 
Asia. List yang dirilis majalah 
ekonomi Forbes itu berisi 30 orang 
dengan usia kurang dari 30 tahun 
yang paling berpengaruh di bidang 
masing-masing. 

Marcus, 29, dan Kevin, 24, tentu 
saja masuk kategori entertainment 
and sporis. Bersanding dengan, 
antara lain, petenis Australia juara 
grand slam Prancis Terbuka 
Ashleigh Barty dan Takumi 
Minamino, 


gelandang Liverpoolasal Jepang. 
Dari bulutangkis, risingstar Korea 
Selatan An Se-youngjuga masuk 
daftar tersebut 

Prestasisepanjang2018dan 2019 
jadi pertimbangan Forbes dalam 
memasukkan Minions -sebutan 
Marcus/Kevin- ke st prestisius 
mereka. "Saat ini mereka menem- 
pati peringkat I dunta di sektor 
ganda putra. Pada 2018, pasangan 
ini merebut delapan gelar BWF 
Tour dan dinobatkan sebagai pa- 
sangan terfavorit serta Athlete of 
the Yeardi Indonesian Sport Awards 
tulis Forbes di lan resminya. 
"Pada Kejuaraan Asia Beregu 2020 
di Manila, Gideon dan Sukamuljo 
Juga menjadi bagian dari tim In- 
donesia yang meraih emas, tambah 
pernyataan tersebut 

Dari 30 nama yang masuk kategori 
entertainment and sports, Minions 
menjadi satu-sa- 
tunya olahra- 
gawan asal 











TOTAL SPORT 


Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 10 





Dia masih menduduki 
peringkat kesemblan BWF. 
Namun, tdak ada yang 
meragukan ledakannya 
sepanjang 208. Dia merebut 
lima gelar BWF Tour, termasuk 
French Open yang berkategori 
Super 750! Pada akhir tahun, 
di Juga dianugerahi gelar 
Most Premising Player of the 
Near oleh BWF. 


Indonesia. Meski begitu, di kategori 
yang sama, ada penyanyi L 
Saraswati dan Nicole Zefany: 

Niki. Di luar kategori itu, ma 
banyak nama wakil Indonesia. 
Misalnya, di kategori Big Money 
(start-up bernilai USD 15 juta plus) 
Disusul retat erce,finance 
& venture capital, dan social en- 
trepreneurship. 

Pelatih ganda putra pelatnas 
Herry Iman Plerngadi pun sangat 
bangga atas prestasi Marcus/Kevin 
Dia menilai keduanya pantas masuk 
30 Under 30 Asia. "Semua itukan 
penghargaan yang mereka terima 
dari masyarakat, baik Indonesia 
maupun Asia. Itu sesual dengan 
prestasi yang mereka raih,” kata 
Herry LP, sapaannya, kemarin 

Pria berjuluk Coach Naga Api 
itu berharap penghargaan tersebut 
punya makna lebih bagi Marcus, 
Kevin. Yakni, bisa memacu 
keduanya untuk meraih pres- 

tasi yang lebih tinggi. Yang 











Barty saatIni menjadi petenis 
Put nomor satu dunla. Dia adalah 
(pemain Austalia kedus yang 
mampu mencapal prestasi Itu 
setelah Evonne Goolagong Cawiey 
(pada 1576, Barty sudah mengokksi 
“delapan gelar WTA. Termasuksatu 
elar grand stem Prancis Terbuka. 
Pemain keturunan sukuasi Australia 
ItuJuga menjadi duta Natcnal 
Indgencus Tennis Austalla. 


paling dia nantikan tentusaja gelar 
Olimpiade Tokyo 2020. "Harapan 
saya, bisa meraih emas Olimptade 
lah, Supaya prestasi mereka makin 
lengkap” ucapnya. 

Minions memang sangat dominan 
di ganda putra. Mereka menduduki 
peringkat 1 sejak 2017. Hingga 
hari ini, keduanya telah menduduki 
posisi itu selama 131 pekan be- 
runtun. Sayang, ada beberapa 
gelar mayor yang belum mereka 
raih. Misalnya, kejuaraan dunta 
dan Olimpiade. 

Sejak 2018, Marcus, 
nguasal BWF Tour. Tahun itu, 
Minions merebut delapan gelar 
plus emas Asian Games. Capatan 
tersebut diulang pada musim 
berikutnya (minus Asian Games). 
Kemudian, tahun ini, mereka 
merebur gelar Indonesia Masters 

dan menjadi runner- 
up dL All England 
(rat/c18/na) 


Kevin me- 











tesapkun 


DITATA ULANG: IOC mulal merancang kembali seluruh Jadwal penunjang penyelenggaraan Olimplade 
Tokyo 2020 yang terpaksa ditunda hingga tahun depan akibat pandemi Covid-19. 


Deadline Kualifikasi Ditentukan 


Pembatasan Usia 
Atlet Boleh Diubah 


LAUSANNE Jawa Pos- Komite 
Olimpiade Internasional (IOC) 
terus bekerja untuk memastikan 
Olimpiade Tokyo 2020 yang ter- 
tunda sampai 28 Juli 2021 men- 
datangberjalan semulus mungkin. 
Setelah sejumlah turnamen diba- 
talkan akibat pandemi Covid-19, 
kemarin mereka mengeluarkan 
deadline penyelenggaraan kuali- 
fikast untukajangmultieventempat 
tahunan tersebut. 

Batas waktu baru itu jatuh pada 
29 Juni 2021. Meski demikian, 
onganisasiyang dipimpin Thomas 
Bach tersebut tetap memberikan 
wewenang kepada tiap-tiap fe- 
derasi internasional cabang 
olahraga untuk menentukan 
Jadwal turnamen masing-masing 
"Tapi tetap dengan menganut 
pada 29 Juni 2021 sebagai batas 








terakhir” tulis IC dalam rilis 
resmi dilansir Sportstar 
Organisasi yangberkantor pusat 
di Lausanne, Swiss Itu berharap 
sistem kualifikasi tetap memprio- 
ritaskantumamen-tumamen lama 
yang ditentukan 
S sebelumnya.Mes- 
kidemikian,dead- 
lunebarutersebut 
tetap membuka 
peluangbagitiap- 
tapfederasiolah- 
regadiduntauntuk 
melakukan per- 
gantianataupenyesuatanagarkuota 
yang dibutuhkan bisa terpenuhi. 
Mereka juga ingin sudah men- 
dapatkan jadwal kualifikasi baru 
secara terperinci dari tiap-tiap 
cabangolahraga padapertengahan 
bulan ini. Meski, mereka juga me- 
nyadari bahwa rencana jadwal 
barukualifikasi satutahun kedepan 
itu punya kemungkinan tetap 
mengalami banyak perubahan 


TOKYO 2020 


lee, 





mengingat pandemi Covid-19 
belum bisadiatasidibanyaknegara. 

Pemberian deadline baru kua- 
Ifikasi Olimpiade terseburtidak 
akan berpengaruh untukcabang 
olahraga yangtelah menyelesaikan 
babak kualifikasi. Contohnya hoki. 
Namun, untuk cabang olahraga 
lain seperti bulu tangkis atau 
atletik yang sudah separojalan, 
deadlinebaru tersebut bisamem- 
buatjalurkualifikasi menuju Olim- 
piade berubah lagi. 

IOC menyebut akan membe- 
rikan kelonggaran untuk batas 
usia maksimum bagi para atlet 
setelah terjadinya penundaan 
ini. Terkait halitu, mereka tetap 
akan bekerja sama dengan federasi 
terkait aturan lebih terperinci 
"Mengenai kriteria kelaikan batas 
usia, federasi tetap memilikioto- 
ritas penuh. Iniberkattan dengan 
risikokeselamatan dan kesehatan 
para atlet” tulis IOC dalam rilis 
yangsama. (Irr/c17/cak) 





cuscaomam 


SIDELINE 


Langgar Jam Malam Korona, 
Wilson Kipsang Ditangkap 
NGEYEL Perilaku ini Masih banyak ditemukan di wilayah-wilayah 
yang sudah memberlakukan pembatasan sosial demi memutus 
persebaran virus korona baru. Bahkan, hal itu dilakukan seorang bintang 
maraton dunja sekelas Wilson Kipsang dinegara asalnya, Kenya. 
Bersama 20-an temannya, dia ditangkap polisi kemarin lantaran 
melanggar jam malam dan malah minum-minum disebuah bar. 
Pemerintah Kenya kini menerapkan kebijakan jam malam. Yakni, 
mulai pukul 19.00 hingga 05.00. Komandan Kepolisian Wilayah 
Elgeyo-Marawaket John Mwinzi mengungkapkan, timnya akhirnya 
menangkap mantan pemegangrekor dunia maraton Itu bersama 
seorang anggota parlemen Ambrose Kiplagat dan 20 orangtemannya. 
Mereka ditangkap sekitar pukul 20.00 waktu setempat Aksi kepolisian 
Kenya tersebut menyusul informasi dari masyarakat sekitar. Bahwa 
ada sekumpulan orang yang berada di dalam bar sembari minum- 
minum dan berbicara dengan keras “Mereka ini adalah orang-orang 
terkenal yangseharusnya membantu kami dalam menerapkan jam 
malam” terang Mwinzi sebagaimana dikutip ESPN. (nap/c17/ cak) 


.. 'Obituari '” 


ema SB Ba“ 





YG satan mengakgi petandingan yang Bk ah tlan 


Obama 
"TT LIMKWOK LONG 


. LIONG TONO SALIM 
Dalam Usia 69 Tahun 
an oarematorum EKA PRAYA 6 


Ai Na.go wa. 











'ehpea 2020, tere 












DESI FINATA 
Le 


DN THOMAS T 






(Cucu : Lousa Ciwra M. Valerie 2 Beverty Salim, Charico Bew 


Oeserta segenap Saudara & Family 3 


(@ BAGUS Zi TE 


Ih 79 Aku selalu melakukan apa yang aku 
tidak bisa supaya aku bisa belajar 
bagaimana melakukannya. 

















a 


Pebio Picasso 


Jawa Pos 





SAMBUNGAN 


SABTU 4 APRIL 2020 | 1 


Sebulan Tes 50 Ribuan Orang 


Sambungan dari hal 1 


Angka itu jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan negara- 
negara lain yang jumlah pen- 
duduknya lebih sedikit daripada 
Indonesia. 

Tuntutan tersebut disuarakan 
beberapa kepala daerah. Salah 
satunya Gubernur Jawa Barat 
(Jabar) Ridwan Kamil (RK). Da- 
lam rapat online dengan Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin kemarin 
(3/4), RK membandingkan pe- 
meriksaan Covid-19 di Indonesia 
dengan Korea Selatan (Korsel). 

Mantan wali kota Bandungitu 
mengungkapkan, jumlah pen- 
duduk Korsel hanya sekitar 51 
Juta orang, Namun, jumlah warga 
yangtelah menjalani tes Covid-19 
mencapai 300ribuan. Sedangkan 
di Indonesia, pengetesan ber- 
basis rapid test di Jabar masih 
15 ribuan. Total se-Indonesia 
diperkirakan hanya sekitar 50 
ribuan. Perkiraan angka sebesar 
Itu dihitung dari pengetesan 
Covid-19 menggunakan alat 
rapid test maupun polymerase 
chain reaction (PCR). 

Dengan jumlah penduduk 
Indonesia yang lebih dari 250 
Juta, sementara yang dites baru 
50ribuan, menurut RK, sebaran 
Covid-19 belum bisa terpetakan. 
“DI KorselituS1 juta (penduduk, 
Red), mereka mengetes 300 ribu 
penduduk. Berarti 0,6 persen. 
Petanya bisa ketahuan.Indonesia 
minimal 2juta (orang Red) yang 
harus dites” Jelasnya. Jikajumlah 
yangdites mencapat2juta, barulah 
bisa dipetakan sebaran Covid-19 
secara utuh. Karenaitu, RKmeminta 
tes cepat terusdiperbanyak. 

RK juga menyampaikan kondisi 
pengetesan PCR yang diambil 


dengan swab. Dia menjelaskan, 
pengecekan PCR di fasilitas Ke- 
menkes, Jakarta, harus antre. 
Karena itu, lokasi pengecekan 
PCR perlu ditambah di seluruh 
wilayah Indonesia. Apalagi, ka- 
pasitas tes PCR di Balitbangkes 
Jakarta hanya 200 sampel setiap 
hari. Jauh dibandingkan Korsel 
yang bisa mencapai 12ribusam- 
pelsetiap hari. 

RK menuturkan, selain tes PCR, 
pelaksanaan rapid test sangat 
penting untuk proses deteksi 
penyakit. Beberapa klaster kasus 
Covid-19 di Jabar ditemukan 
dari hasil rapid test. Misalnya 
di sekolah polisi di Sukabumi 
yang menemukan 310 kasus 
positif. Kemudian, untuk klaster 
Gereja Bethel di Bandung, dari 
637 jemaat yang menjalani rapid 
test, 226 orang dinyatakan positif. 

Secara keseluruhan, di Jabar 
sudah dilakukan 15 ribu rapid 
test. Hasilnya, 677 orang dinya- 
takan positif. Data itu belum di- 
laporkan kegugus tugassebagai 
kasus positifresmi karena harus 
dikonfirmasi dulu dengan hasil 
pengetesan PCR. RK meyakini, 
Jika tes PCR dilakukan kepada 
lebih banyak orang, jumlah kasus 
korona di Indonesia bisa bertam- 
bah banyak. "Jadi, kesimpulan 
pertama, saya berharap strategi 
memperbesar pengetesan ini 
harus menjadi strategi nomor 
satu, tuturnya, 

Kemenkes mengakui, men- 
dapatkan alat kesehatan seperti 
alat untuk rapid test menjadi 
hambatan dalam penanganan 
Covid-19, Menteri Kesehatan 
Terawan Agus Putranto dalam 
rapat dengan Komisi IX DPR 
Kamis lalu menjelaskan, 
pihaknya kesulitan mendapatkan 


alat tersebut karena seluruh 
dunta mencari alat yangsama. 
Padahal, produsen hanya mem- 
produksi terbatas. "Memang 
ada masalah untuk reagen dan 
VTM (virus transpor medium, 
Red), ujarnya. 

Kemenkes juga terus mening- 
katkan jejaring laboratorium. 
Haltersebut berdasar Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 
HK.O1.07/MENKES/216/2020. 
Sebelum keputusan Menkes 
tersebut keluar, ada 45 labora- 
torium yang bisa menguji spe- 
simen Covid-19 dengan PCR. 
Setelah adanya keputusan ter- 
sebut, jumlahnya bertambah 
menjadi 49 laboratorium. 

Kepala Balitbangkes Kemenkes 
Siswanto menerangkan, dari 49 
Jejaring laboratorium, yangjalan 
baru 14 laboratorium. Terdiri 
atas laboratorium internal Ke- 
menkes, laboratorium milik 
beberapauniversitas, dan Eljk- 
man. Sementara itu, terhadap 
25 jejaring laboratorium yang 
belum berfungsi, masih dila- 
kukan pembinaan. 

Siswanto menyatakan, dalam 
waktu tiga hari ada pelatihan 
penelitian PCR. Para laboran 
dilatih dengan protokol dari 
Jerman dan Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 
Amerika. "Belakangan datang 
reagen dari Tiongkok, dari Uni- 
versitas Wuhan, jadi harus dilatih 
ulang” katanya. 

Sementara itu, Juru Bicara 
Pemerintah untuk Covid-19 
Achmad Yurianto menyatakan, 
pemerintah akan menggunakan 
mesintes cepatmolekuler(TCM) 
untuk melakukan uji spesimen 
Covid-19. Mesin itu biasa dipakat 
untuk pemeriksaan pasien TBC. 


Saat ini ada 305 alat di seluruh 
Indonesia. Namun, tidaksemua 
bisadigunakan untuk pemeriksaan 
Covid-19."(Denganadanya alat 
ini, Red) kita bisa menaikkan (uji 
lab) menjadi 3.500 sampai 6.000 
tes per hari” ucapnya. 

Metode tersebut seharusnya 
bisa dilakukan minggu depan. 
Namun, pemerintah terkendala 
cartridge untuk pengetesan de- 
ngan mesin TBC. Menurut Yuri, 
sapaan Achmad Yurianto, pe- 
merintah memesan cartridge 
kepada Amerika. Namun, bela- 
kangan Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump melarangekspor 
cartridge. 

"Sehingga kami pesanke Swe- 
dia yang produksi per harinya 
hanya 50.000 cartridge. Kemung- 
kinan dua minggu lagi baru bisa 
dilaksanakan tes dengan alat 
untuk TBC," ujarnya. Jika pe- 
ngujian dengan alat TBC itu 
berhasil, beban pemeriksaan 
yang selama ini ditanggung 
Balitbangkes Kemenkes saja bisa 
berkurang. "Nanti dibuat pen- 
Jadwalan detailnya," ucap Yuri. 


Gubernur Jakarta juga Minta 
Tes Dipercepat 

Kasus coronavirus disease 
(Covid-19) di Jakarta terus me- 
ningkat. Hingga kemarin, ada 
958 orang yang terkonfirmasi 
positif. Angka itu diperkirakan 
terus bertambah. Bah! 
bernur DKI Anies Baswedan 
menyebut kasus yang terkonfir- 
imasiselalu lebih keciljumlahnya 
dibandingkan kondisi nyata. 

"Pelajaran dari tempat lain, 
biasanya satu bulan kemudian 
barutahu sesungguhnya berapa 
Jumlah kasus yang terjadi saat 
Ini,” kata Anies. 





Wapres Minta MUI Bikin Fatwa Mudik Haram 


Sambungan dari hal 1 





Dia berharap fatwa MUI ter- 
sebut segera keluar. Mumpung 
belum banyak pemudik dari 
Jabodetabek yang pulang kam- 
pung, Menurut dia, fatwa itu 
penting demi kemaslahatan 
umat dan mencegah kemu- 
daratan. Dia menjelaskan, sam- 
pai kemarin sudah ada 70 ribuan 
pemudik yang tiba di pelosok 
Jawa Barat. "Artinya, kami tiba- 
tiba mendapati 70ribu ODP (orang 
dalam pengawasan, Red) baru," 
tuturnya. Padahal, ODP yang 
sudah ada saja sedang dalam 
proses rapid test. Dengan datang- 
nya puluhan ribu pemudik yang 
sekaligus berstatus ODP itu, alat 
rapid test bakal segera habis. 

Dia mencontohkan, di Ctamis 
ada seoranglansia yang dinya- 
takan posttifkorona dan dalam 
keadaan kritis. Setelah ditelusuri, 
lansia itu tertular setelah dida- 
tangi anaknya yang tinggal di 
Jakarta. Sebelum anak dari Ja- 
karta tersebut datang, lansta 
tadi memang sakit, tapi masih 
bisa menjalani perawatan di 
rumah. Contoh lain, di Bandung 
ada kasus tiba-tiba positif korona, 
Setelah digali informasinya, ter- 
nyata sang istri bekerja di Jakarta. 
Karena diliburkan, dia pulang 
ke Bandung. Kemudian, dia 
menunjukkan gejala korona dan 
dinyatakan positif. 


“Dua ceritaini menunjukkan, 
Jika mudik ini tidak ditahan, 
kami di Jabar, Jateng, Jatim, dan 
Jogjakarta pastiakan kewalahan 
luar biasa. Karena pulangnya 
(pemudik, Red) itu ke pelosok- 
pelosok” ungkapnya. 

Sementara Itu, MUI belum 
menanggapisecara spesifik per- 
mintaan Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin, Sekjen MUI Anwar Abbas 
menuturkan, Islam diturunkan 
Allah untuk menjaga dan me- 
lindungi jiwa manusia. Karena 
Itu, kalau melakukan suatu tin- 
dakan, tidak boleh mencelakakan 
diri kita sendiri dan orang lain. 
"Di dalam kaidah fikiyahnya 
disebutkan la dharara wala 
dhurara (tidak boleh memada- 
ratkan dan tidak boleh dima- 
daratkan, Red), katanya. 

Lalu, bagaimana kaitannya 
dengan mudik? Anwar menga- 
takan, Jika mudik dari daerah 
yangtidakada wabah ke daerah 
yang tidakada wabah, hukumnya 
boleh-boleh saja. Sebab, tidak 
'ada mudaratatau kejelekan yang 
akan muncul. 

Tetapi, jika mudik dari daerah 
pandemi ke daerah lain, halitu 
tidak boleh karena dia diduga 
bisa menularkan virus ke orang 
lain. Apalagi, virus yang menular 
itu sangat berbahaya seperti 
korona yang mewabah saatini. 
Untuk itu, jika masih nekat 
mudik, yang bersangkutan telah 


melakukan sesuatu yang haram. 
"Dengan demikian, kalau pe- 
merintah melarang warganya 
untuk mudik saat pandemi wa- 
bah korona, ya boleh saja. Bah- 
kan, hukumnya wajib, tuturnya. 
Sebab, kalau tidak dilarang, 
bencana dan malapetaka yang 
lebih besar tentu bisa terjadi. 
Pada bagian lain, daerah-dae- 
rah terus memantau kedatangan 
para pemudik dari Jabodetabek. 
Pantauan Jawa Pos Radar Kudus 
kemarin, pemerintah desa (pem- 
des) di Kabupaten Jepara diminta 
mendata warga yang baru pulang 
dari merantau. Instruksi itu telah 
disampaikan Plr Bupati Jepara 
Dian Kristiandi saat bertemu 
seluruh camat se-Kabupaten 
Jepara Rabulalu (1/4). Kristiandi 
mendorong pemdes bersinergi 
dengan pemkab. "Dengan data 
yang valid, langkah Pemkab Je- 
para untuk mengantisipasi per- 
sebaran Covid-19 bisa tepat 
sasaran, katanya. 
DiKabupaten Sukoharjo, seluruh 
bus antarkota dalam provinsi 
(AKDP) maupun antarkota an- 
tarprovinsi (AKAP) diwajibkan 
masuk terminal setempat. Itu di- 
lakukan untuk mendata para pe- 
mudik. Koordinator Terminal Bus 
Sukoharjo Agung Cahyono Hadi 
mengatakan, pendataanpemudik 
dilakukan mulai Jumat malam 
(3/4).” Kami sudah berkoordinasi 
dengan pemkab'' terangdia kepada 


Jawa Pos Radar Solo kemarin. 

Sementara itu, di Jawa Timur, 
para kepala daerah di Malang 
Raya sudah menyamakan visi. 
Bupati Malang HM. Sanusi, Wali 
Kota Malang Sutiaji, dan Wali 
Kota Batu Dewanti Rumpoko 
kompakakan membangun selter 
atau rumah isolasi untuk me- 
ngarantina pemudik yang di- 
curigai membawa virus korona. 
"Warga yang baru datang dari 
luar kota atau baru datang dari 
zona merah akan kami karantina 
dulu, tegas Bupati MalangSanusi 
kepada Jawa Pos Radar Malang 
kemarin (3/4). 

Langkah serupa dilakukan 
Pemkab Pasuruan. Pemkabakan 
menyediakan rumah singgah 
bagi para pemudik. Juru Bicara 
Satgas Pencegahan dan Pem- 
berantasan Virus Korona Kabu- 
paten Pasuruan Anang Saiful 
Wijaya mengungkapkan, ada 
dua tempat yang diproyeksikan 
menjadi rumah singgah. Selain 
Tumah singgah di Dinsos Ka- 
bupaten Pasuruan, ada balai 
diklat Pemkab Pasuruan di Pan- 
daan. “Dinas perhubungan juga 
menyiapkan posko-posko pe- 
mantauan. Kami akan berkoor- 
dinasi dengan kepolisian. Untuk 
yang melintas di tol, kami akan 
berkoordinasi dengan provinsi,” 
ujarnya kepada Jawa Pos Radar 
Bromo. (wan/tau/ldr/tyn/deb/ 
han/war/c10/c7/ont) 


Dua Minggu Tak Bertemu Murid Sudah Bikin Kangen 


Sambungan dari hal 1 


Di pelatarannya disediakan bak 
alrdansabun untuk cuci tangan. 

Pemilikrumah yang bernama 
Munawaroh dengan ramah 
mempersilakan masuk. Dia se- 
orang difabel. Ketika kecil meng- 
alami cedera di pinggul karena 
Jatuh sehingga membuatnya 
tak bisa berjalan dengan normal. 
Sempat 10tahun menggunakan 
bantuan kruk, tetapi kakinya 
semakin lemah. "Akhirnya, ya 
duduk dikursi roda ini" katanya. 

Munawaroh siangitu sedang 
bersantai ditemani suaminya, 
Arif Purwandi. Mereka sedang 
menunggu azan Asar, Biasanya 
setelah salat Asar di musala 
selesai, Munawaroh memulai 
kelasnya. Mengajar ngaji anak- 
anak warga sekitar. "Dulu saya 
ngajar di Malang. Baru 2011 saya 
pindah ke sini,” ungkap Mu- 
nawaroh. 

Perempuan berumur 48tahun 
itu menjelaskan, sejak di Malang, 
dirinya sudah memiliki penga- 
laman mengajar. "Pernah mer- 
jadi guru sekolah juga sebelum 
akhirmnva penvangga tidak kuat 


dan akhirnya duduk di kursi 
roda. Sejakitu hanya mengajar 
mengaji, imbuhnya. 

Saat pindah ke Kediri karena 
menikah dengan Arifyangwarga 
asli Kelurahan Tosaren, Muna- 
waroh ingin tetap melanjutkan 
kegiatan itu. Kebetulan pula, 
rumahnya dekat dengan musala. 
Semua dilakukan Munawaroh 
bersama suami dan beberapa 
tenaga pengajar lain. 

Jumlah muridnya sekitar 80 
orang dengan beragam usia. 
Mulai anak PAUD hingga siswa 
SMA. Semua gratis. Hanya, kalau 
adaorangtua yang memberikan 
sumbangan, dia menerimanya. 
Namun, tidak ada patokanangka 
yang wajib dibayar siswa. 

Ramainya musala oleh anak- 
anaksetiap sore itu kini semen- 
tara tak dijumpai. Kegiatan salat 
berjamaah memang masih dila- 
kukan. Meski, karena mengikuti 
protokol pencegahan Covid-19, 
safsalat tak lagi rapat. Ada jarak. 

Mengikuti anjuran wali kota 
Kediri agar tidak melakukan 
kegiatan yang menimbulkan 
kerumunan di suatu tempat, 
Munawaroh mengajak guru 


lainnya untuk menghentikan 
kelas mengaji. 

Namun, dua minggu berselang, 
Munawaroh mulal merasa rindu. 
"Kangen sama murid-murid. 
Juga, kepengin sekali untuktetap 
mengajar, katanya. 

Dia lantas menawari murid- 
muridnya untuk mengikuti kelas 
daring. Jadwal mengaji dibagi 
mulai Senin hingga Sabtu. Ada 
yangsore setelah salat Asar. Ada 
pula yangsetelah salat Magrib 
atau Isya. Awalnya, Munawaroh 
mengajak para muridnya untuk 
online dengan aplikasi Zoom. 
Namun, banyak murid yang 
mengeluh karena pulsa inter- 
netnya cepat terkuras. "Akhirnya 
pakai video call biasa, ujarnya. 

Setiap sesi, Munawaroh bisa 
bertatap muka melalui layar 
gawai dengan delapan murid 
secara bergantian. Diawali de- 
ngan menyampaikan materi, 
lalu dia menyimak bacaan mu- 
ridnya. Masing-masing ber- 
langsung 10-15 menit. 

Lebih tenaga, memang. 
Munawaroh harus mengulang 
penjelasan yang sama terus- 
menerus. Diajuga mestimembeli 


paketinternetlebih banyak dari- 
pada biasanyasupaya komunikasi 
dengan muridnya lancar. 

"Kadang kami beri pekerjaan 
rumah, menebalisurah Alguran 
atau mungkin hafalan dalam 
bentuk video. Nanti dikirim ke 
WhatsApp Group. Tapi, tidak 
setiap hari,” ungkap perempuan 
yangjuga ketua Himpunan Wanita 
Penyandang Disabilitas Indonesia 
Provinsi Jawa Timur itu. 

Bagi Munawaroh, mengajarkan 
kebaikan itu sudah menjadi pe- 
gangan hidup. Selagi bisa, dia 
akan melakukannya. Apalagi, 
sang suami memberikan du- 
kungan penuh. 

Takterasa, wawancara terusber- 
Jalan hingga azanAsarberkuman- 
dang. Munawaroh pun pamituntuk 
beribadah. Setelah itu, dia mulai 
membuka handphonedanlaptop 
dengan membawa buku bacaan 
mengaji. Dia mulai menghubungi 
murid-muridnya. 

"Assalamu alaikum, bagaimana 
kabarnya hari ini, Nak? Sudah 
siap mulai mengajinya nggih?” 
sapa Munawaroh yang disambut 
muridnya dengan jawaban, 





Anies menyebutkan, untuk 
mendekatkan angka terkonfir- 
masi dengan angka real, harus 
dilakukan percepatan tes. "Ka- 
rena yang dites sedikit, maka 
jumlah yang konfirm positif jadi 
sedikit juga” jelasnya. 

Berdasar data pemprov DKI, 
hingga kemarin (3/4) baru 20.532 
orangyangtelah menjalani rapid 
test. Dari jumlah itu, ada 2,1 
persen atau sekitar 428 orang 
yang dinyatakan positif korona. 
Namun, bagi yang positif masih 
akan dilakukan tes swab untuk 
memasukan kondisinya. 

Anies menyebutkan, pening- 
katan kemampuan testingjuga 
bisa mempercepat proses de- 
teksi warga yang terkonfirmasi 
Covid-19. Dia menyebutkan, 
saat ini Jakarta sedang berkon- 
solidast agarlaboratorium juga 
bisa meningkatkan kapasitas 
tes tersebut Jadi, Jika trend ka- 
sus positif masih terus mening- 
kat, Pemprov DKI bisa mela- 
kukan percepatan testing. 


Hasil Rapid Test Belum Jaminan 
Ketua Umum Perhimpunan 
Dokter Spesialis Mikrobiologi 
Klinik Indonesia (PAMKI) Prof 
dr Kuntaman MS SPMK (K) me- 
ngatakan, rapid test Covid-19 
melalui deteksi antibodi dalam 
keadaan darurat tentu memiliki 
manfaat. Apalagi, jumlah kasus 
ODP dan PDP kian meningkat. 
ODP dan PDP sudahsecararutin 
masuk deteksi melaluimetode PCR. 
Namun, masyarakat dan ODP 
dengan kontakringan tentu mem- 
butuhkan rapid test melalui deteksi 
antibodi. "Bagi yang hasil rapid 
testanya positif, perlu dilakukan tes 
ulang dengan PCR dan diikuti 
dengan isolasi diri” katanya. 
Kuntaman menjelaskan, Jika 
seseorangterinfeksi virus, tubuh 
merespons dengan membentuk 
antibodi. Nah, antibodi tersebut 
terbentuk di dalam tubuh umum- 
nya sejak minggu pertama ter- 
Infeksi. Dan, umumnya puncak- 
nya pada minggu keempat, ber- 
gantung jenis mikroba atau 


virusnya. Kuntaman menjelaskan, 
hasil rapid testyangnegatifbelum 
bisadipastikan seseorang terbe- 
basdari Covid-19. Sebab, antibodi 
tubuh terhadap penyebab infeksi 
baru muncul pada minggu per- 
tama. Secara bertahap mening- 
kat di minggu berikutnya. Jadi, 
pada saat seseorang tersebut 
terinfeksi, misalnya, ODP, kadar 
antibodinya masih rendah. Belum 
bisa terdeteksi oleh rapid test. 
"Jadi, harus diulang lagi untuk 
memastikannya” katanya. 
Kuntaman melanjutkan, waktu 
pengulangan rapid testtersebut 
bergantungseberapa kecepatan 
peningkatanantibodiseseorang, 
'Adadua faktoryang menentukan, 
Yakni, virus itu sendiri dan karakter 
inang atau pasien. "Bisa terjadi 
Juga yangnamanya cross reaction 
ataureaksisilang Yaltu,alat deteksi 
yangditujukan terhadap Covid-19, 
tetapi yang terdeteksi justru virus 
lain” ujarguru besar Universitas 
Airlangga itu. (wan/byu/lyn/ 
mia/far/ayu/rya/c10/c9/oni) 


THR Tetap Wajib Dibayarkan 


Sambungan dari hal 1 


“THR merupakan bagian dari 
pendapatan nonupah yang wajib 
diberikan oleh pengusaha kepada 
pekerja/buruh, kata Ida dalam 
Tapat kerja lewat teleconference 
dengan Komisi IX DPR pada 
Kamis malam (2/4). 

Ida mengatakan, ketentuan 
tersebutsudah menjadi amanat 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam aturan tersebut, dise- 
butkan bahwa THR wajib dibe- 
rikan maksimal tujuh hari se- 
belum hari raya keagamaan. 
Jika melebihi batas waktu ter- 
sebut, pengusaha dapat dikenai 
denda 5 persen dari total THR 
keagamaan yang harus dibayar. 

“Pengenaan denda Ini bukan 
berarti menghilangkan kewajiban 
pengusaha untuk tetap mem- 
bayar THR keagamaan kepada 
pekerja/buruh, ya, jelasnya. 

Aturan yang dimaksud mulai 
Peraturan Pemerintah (PP) No- 
mor78 Tahun 2015 tentang Peng- 
upahan, Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Nomor 6 
Tahun 2016tentang Tunjangan 
Hari Raya Keagamaan bagi Pe- 
kerja/Buruh di Perusahaan, 
hingga Peraturan Menteri Kete- 
nagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 
2016tentang Tata Cara Pembertan 


Sanksi Administratif Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2015 tentang Pengupahan. 

Ida menegaskan, akan ada sank- 
stadministrasi yangditambahkan 
ketika THR tidak dibayarkan. 
Mengenai kondisi pengusaha 
yang kesulitan untuk membayar 
THR, diamenyarankan, ada dialog 
antara pengusaha dan pekerja/ 
buruh untuk menyepakati pem- 
bayaran THR tersebut. 

Misalnya, apabila perusahaan 
tidak mampu membayar THR 
sekaligus, pembayaran THRdapat 
dilakukan secara bertahap, Apabila 
perusahaantidak mampu mem- 
bayar THR pada waktu yang di- 
tentukan dalam peraturan per- 
undang-undangan, pembayaran 
dapat ditangguhkan pada jangka 
waktu tertentu yang disepakati. 

Namun, ketika jangka waktu 
penundaan yangdisepakatitelah 
berakhir dan perusahaan tetap 
tdak membayar THR, akan dike- 
nakan sanksi. "Atas dasar hasil 
pemeriksaan pengawas dan re- 
komendasi yang diberikan, 
perusahaan dapat dikenai sanksi 
administrasi sesuai peraturan 
perundang-undangan, ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha 
Indonesia Shinta Kamdani 
mengakui bahwa kondisi saat 


ini merupakan situasi yang sulit 
bagi pelaku usaha semua sektor 
tanpa perkecualian. "Jadi, ke- 
mungkinan akan sangat berat 
bagi pengusaha untuk memba- 
yarkan hak THR. Mungkin per- 
usahaan harus membuat kese- 
pakatan bipartit, yaitu kese- 
pakatan pemberi kerja dan 
penerima kerja," ujar Shinta. 
Ketua Umum Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia 
Rosan Roeslani berpedapat se- 
nada, Namun, Rosan menegaskan 
bahwa pengusaha akan tetap 
mengupayakan hak THR pekerja 
bisaterpenuhi. "Bayar THRitukan 
(diatur dalam) undang-undang, 
Jadi harus dipenuhi, ujar Rosan, 
Tapi, Rosan memberikan ca- 
tatan bahwa tidak semua per- 
usahaan memiliki kekuatan kas 
yang sama besar. Dengan begitu, 
di situasi yang sulitini, tak ter- 
tutup kemungkinan perusahaan 
akan mengomunikasikan ske- 
nario-skenario alternatif pem- 
berian THR kepada karyawan. 
“Jika nantinya terpaksa ada 
yang harus mengambil opsi 
pembayaran THR yang tidak 
tepat waktu, misalnya, atau di- 
berikan bertahap (dicicil, Red), 
kami berharap Kemenakertidak 
memberikan penalti, jelasnya. 
(mia/agf/c1O/ttg) 





Tragedi dan Komedi Kepercayaan 


Sambungan dari hal 1 





Alasannya terdengar sangat 
logis. Pertama, para pejabat itu 
paling mungkin tertular Mereka 
sering bertemu satu samalain, 
kunjungan kerja, terbang tak 
hanya diwilayah domestik, tapi 
Juga ke luar negeri. 

Kedua, ini alasan yang jauh 
lebih sertus. Bayangkan para 
pejabat itu tertular. Banyak di 
antara mereka berumur 55 tahun 
keatas. Sebagian mungkin men- 
derita penyakit serlus: darah 
tinggi, diabetes, mungkin pernah 
stroke. Mereka bisa mati. 

Pelayanan publikakanambruk 
dan eksistensi negara terancam. 
Coba bayangkan virus ini sebagai 
peluru musuh. Bayangkan men- 
teri perhubungan kita yangsu- 
dah positif menderita Covid-19. 
Bukankah itu serangan terhadap 
salah satu petinggi negara? 

Sebagai salah satu orang yang 
sebalterhadap kelakuan anggota 
DPR tempo hari, juga anggota 
DPRD yang (sebaliknya) menolak 
dites setelah melakukan perjalanan, 
sejenaksaya terdiam. Saya ingin 
menyangkal, tapi saya mencoba 
mencema argumen tersebut. 

Kalau mau jujur, saya bisa me- 
nerima argumen semacam itu. 
Sayaingat beritatentang Pangeran 
Charles dari Inggris yang juga 
posigftertularvirustersebut. Hal 
yangsamaterjadi padaperdana 
menteri mereka, Boris Johnson. 

Protokol keamanan negara 
pasti dijalankan. Bagaimanapun, 
duaorang itu merupakan simbol 
kerajaan dan pemerintahan 
Inggris. Bisa dibayangkan se- 
luruh keluarga kerajaan dan 
pejabat kabinet diperiksa ke- 
sehatannya. 

Sekali lagi, itu protokol yang 
tampaknya wajar. Tapi, sekali 
lagi, ketika kita mendengar 
anggota DPR meminta dites, kita 
merasa ada yang salah. Merasa 
ada yang tak patut, dan kita 
bereaksi dengan marah. Kenapa? 

Kita tengok pengalaman-pe- 
ngalaman personal sejenak. 


Ketika pandemi yang disebabkan 
virus SARS CoV-2 Ini belum 
memaksa kedai kopilangganan 
saya tutup, saya sempat mampir. 
Untukkali pertama saya ditolak 
memakai gelas yang bisa dipakat 
ulang, demi keselamatan. 

Sungguh, virus ini memang 
telah menjungkirbalikkan ber- 
bagai tatanan sosial maupun 
etika perilaku. Bahkan, sese- 
derhana untuk tidak menggu- 
nakan gelas sekali pakai pun 
rusak oleh rasa cemas kita ter- 
tular penyakit. 

Itu tak seberapa. Kita juga di- 
paksa untuk "menjaga jarak" 
Kita tak lagi berjabat tangan, 
apalagi cium pipi kiri-kanan. 
Jumatan dan misa serta berbagai 
Ibadah yang mengumpulkan 
massa ditiadakan. Mudik me- 
ngunjungi orang tua? Tidak 
disarankan. 

Di atas semua itu, ada yang 
lebih pokoklagi. Memang benar, 
virus ini tak mengenal suku, 
ras, kepercayaan, jenis kelamin. 
Ia juga tak peduli kaya atau 
miskin. Sekali lagi, itu benar. 
Tapi, virus ini dengan brutal 
membuka tabir kesenjangan. 

Rakyat paling miskin terdampak 
lebih luas. Pertama, di perkotaan 
mereka kehilangan pekerjaan 
dan penghasilan karena berhen- 
nya aktivitas ekonomi. Kedua, 
Jikawabah ini menyebarke dae- 
rah, juga akan membuka tabir 
lain, betapa sistem kesehatan 
pusat dan daerah sangattimpang. 

Ditengah situasi begitu, anggota 
DPR meminta diistimewakan? 
Bahkan, meskipun benarbahwa 
tes virus korona itu memper- 
gunakan uang sendiri, atau 
asuransi, rasa keadilan masyarakat 
dengan mudah terusik. 

Pikirkanlah, barangkali ada 
yang menganggap mereka me- 
mangistimewa. Ini dalam kon- 
teks mereka memikul tugas-tugas 
negara, mereka bekerja untuk 
sebesar-besarnya melayani 
bangsa ini sehingga harus di- 
perlakukan istimewa. 

Pertanyaannya, benarkah itu? 


Benarkah kerja-kerja mereka 
Istimewa? Rancangan maupun 
undang-undang yang mereka 
hasilkan, benarkah dalam rangka 
melayani rakyat? Jika melihat 
beberapa kasus terakhir, dari 
RKUHP, RUU Pertanahan, hingga 
rancangan omntbus law, semua 
mengecewakan. 

Rakyat tak percaya mereka 
melakukan kerja-kerja tstimewa 
sehingga layak memperoleh 
perlakuan istimewa. Kemarahan 
rakyatatas tes viruskorona saya 
rasa merupakan puncak dari 
ketidakpercayaan. 

Wabah virus korona merupakan 
tragedi, bahkan banyak ahli me- 
nngatakan kerusakannya nyaris 
seperti Perang Dunia II. Kita 
menderita tragedi ganda dengan 
ketidakadaan kepercayaan rakyat 
kepada para wakilnya. 

Jika virus ini musuh, kita bisa 
'membayangkannya, bahwa 
rakyattak pedult aparatusnegara 
kita diserang Takpeduli mereka 
terpapar. Perasaan itu tumbuh 
mungkin karena rakyat juga 
merasa mereka takdipedulikan. 
Ini komedi hitam yang getir. 

Hal Ini juga berlaku kepada 
eksekutif, kepada pemerintah. 
Bukankah di masa wabah global 
semacam ini, kepemimpinan 
yang kuat sangat dibutuhkan? 
Itu hanya bisa dicapai jika ada 
sikap percaya dari rakyat yang 
dipimpin kepada pemimpinnya. 

Pertanyaannya, bagaimanarakyat 
bisa percaya jika disatusisimenya- 
takan adapembatasan skala besar, 
tapi juru bicara presiden bilang 
"boleh mudik yang kemudian 
pernyataan tersebut direvisi lagi 
salah satu menteri. 

Hampir satu bulan, rakyattak 
pernah benar-benar tahu apa 
yangakan dilakukan pemerintah, 
sementara korban terus berja- 
tuhan. Siapa yangharus dipegang 
ucapannya? Joko Widodo? Luhut 
Binsar Pandjaitan? Fadjroel 
Rachman? Buzzer? 

Ataupemerintah memangtak 
pernah percaya kepada rakyat- 
nva? Ini, jelas tragedi. (“) 


Jawa Pos 





SOSOK 
SISI LAIN 


DETRI WARMANTO 


Dua Menit 
yang Emosional 


PERJUANGAN Detri Warmanto untuk 
sembuh dari Covid-19 membawa hasil. Tes 
cepat terakhir yang dijalaninya 
menunjukkan hasil negatif. “Dari tes Selasa 
lalu (31/3) di RSPAD (GatotSoebroto), 
hasil rontgen paru-paru, tes darah, sama 
tes tensi juga baik semua. Tinggal tunggu 
hasil tes swab sekitar 3 sampat 7 hari,” kata 
menantu Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
itu saat dihubungi kemarin (3/4). 

Setelah berkonsultasi dengan dokter, 
Detri yang dalam masa penyembuhan 
menjalani karantina mandiri di rumah 
diizinkan menemui keluarganya. Mereka 
tinggal terpisah selama dua pekan atau 
sejak Detri dinyatakan positif Covid-19. 
"Yang penting saya harus pakal masker 
dan jaga jarak. Itu saya lihat anak-anak dari 
Jarak 4-5 meter” kata mantan pemain FTV 
yang kini jadi pengusaha tersebut. 

Untuk mengurangi risiko, Detri hanya 
bertemu secara singkat dengan keluarga- 
nya. Hanya 2 menit "Saya bilang kangen 
dari jauh sambil saya video," kata Detri. 

Detri menambahkan bahwa momen 
tersebut sangat emosional. Anak-anaknya 
sempat hendak memeluk dirinya, tapi tak 
dtizinkan. "Daripada berlarut-larut, 
mending cepet aja deh, nggak tahan 
sedihnya," ujarnya. (len/c7/ayi) 

















SAPTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN12 








MENGAKErAaK ye 


TANGGAP KEADAAN: Petugas membersihkan area rumah sakit (RS) darurat untuk pasien Covid-t9 yang dibangun dl 
lantai dasar Lippo Plaza Mampang, Jakarta. RS yang memilik Izin tipe € Itu slap beroperasi dalam satu dua hari ini. 


Lippo Sulap Plaza 
Jadi Rumah Sakit 


JAKARTA, Jawa Pos- Sebagian 
area mal Lippo Plaza Mampang, 
Jakarta, disulap menjadi rumah 
sakit darurat pasien Covid-19. 
Yang digunakan adalah lantai 
dasar area komersial. 

"Tapi, saat ini masih kosong. Jadi, 
tidak mengganggu pihak mana 
pun, kata Direktur Public Relations 
and External Relations Lippo 
Karawaci Danang Kemayan ke- 
marin (3/4). 

Untuk tahap pertama, disiapkan 
180 tempat tidur. Perluasan hingga 
415tempat dur dibangun berta- 
hap. "Nanti tiga lantai terbawah 
dijadikan rumah sakit darurat. 
Untuk sementara pusat perbelan- 
jaan juga diliburkan sesual imbau- 
an pemerintah” sambung Danang. 

RS darurat itu akan dilengkapi 
sarana yangtakjauh berbeda de- 
ngan RS darurat Wisma Atlet Ke- 


mayoran, Termasuk fasilitas ruang 
ICU, ruangisolasi, dan peralatan 
CE-scan. Tenaga medis yang me- 
liputi dokter, perawat, apoteker, 
serta petugas pendukung diambil 
dari berbagai cabang RS milik 
Lippo, yakni Siloam Hospitals. 
"Sudah siap semua. Dibuka satu 
dua hari ini,” tegas Danang. 

Mengenai kemungkinan adanya 
komplain dari penghuni Apartemen 
Nine Residence Mampang yang 
berada di satu bangunan, tepatnya 
diatas pusat perbelanjaan, Danang 
menyebut hal itusudah dipikirkan, 
RS yang sudah mengantongi izin 
tipe Ctersebut dibangun dengan 
perhitungan matang. "Meskipun 
kelihatannya menyatu, akses keluar 
masuk, suplai air, AC, dan listrik 
itusemua terpisah. Jadi, diharap 
penghuni tidak khawatir berlebih- 
an, ujarnya. (agf/c5/ayi) 





Masih Ada PR 
Kualitas Listrik 


JAKARTA, Jawa Pos - Penuntasan 
elektrifikasi desa di Indonesia 
Uinggal setengah persen lagi, Masih 
ada 433 desa, seluruhnya di ka- 
wasan timur Indonesia, yang belum 
dialiri listrik sama sekali. Peme- 
rintah menargetkan akhir tahun 
Ini pekerjaan rumah (PR) tersebut 
bisa tuntas sehingga rasio elektri- 
fikasi menjadi 100 persen. 

Problem elektrifikasi itu dibahas 
dalam rapat terbatas virtual yang 
dipimpin Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dari Istana Merdeka, 
Jakarta. Menurut Jokowi, sebetulnya 
rasio elektrifikasi saat ini, yakni 









99,48 persen, sudah jauh di atas 
target RPJMN (rencana pemba- 
ngunan jangka menengah nasional) 
tahun 2015-2019 sebesar 96 persen. 
Namun, kenyataannya, akses listrik 
Indonesia masih berada di pe- 
Tingkat ke-95 dunia. 

"Begitu juga dengan electricity 
supply guality kita, juga masih 
berada di peringkat 54," ujar Jokowi. 

Indonesia berada di bawah Fi- 
lipina (ke-53), Malaysia (ke-38), 
Thailand (ke-31), Tiongkok (ke- 
18), dan Singapura (ke-2). Artinya, 
masih ada PR dalam hal kualitas 
listrik. Mulai listrik byar-pet hingga 
listrik yang hanya bisa mengalir 
sekian jam dalam sehari. 

Dalam ratas tersebut, dicapal 
keputusan bahwa elektrifikasi 433 





desa Itu akan digenjot hingga akhir 
tahun ini. Dengan demikian, pada 
awal 2021 seluruh desa se-Indo- 
nesia sudah dialiri listrik. 

Desa tanpa listrik terbanyak ma- 
sih berada di Provinsi Papua, yakni 
325 desa. Disusul Papua Barat (102), 
Nusa Tenggara Timur (5), dan Ma- 
luku (1). DI seluruh desa itu ter- 
dapat total 49.785 calon pelanggan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif men- 
Jelaskan, untuk melistriki 433 desa 
Itu, pihaknyaakan memanfaatkan 
energiterbarukan. Misalnya, panel 
surya, grid, dan lainnya. 

"Kami juga akan mengupayakan 
pembangkit listrik tenaga piko- 
hidro” terangnya. 

Pikohidro memiliki kapasitas 


yanglebih kecil ketimbang mikro- 
hidro. Hanya ratusan kilowatt. 
Dirut PLN Zulkifli Zaini mene- 
rangkan, melistriki 433 desa ter- 
sebutmemang tergolong menan- 
tang. Melacak koordinat lokasinya 
pun pada awalnya tidak mudah, 
Lewat sejumlah teknologi, baru- 
lah posisi detail dan sebaran pen- 
duduk di desa-desa itu diketahui. 
Pihaknya juga sudah mendapatkan 
Informasi ketersediaan energi. 
"Kami juga sudah memperkirakan 
beban listrik yang harus dipasang 
dan membangun stasiun energi 
listrik sesuai beban," terangnya, 
Salah satu cara menyiasati kesu- 
litan di desa-desa itu adalah me- 
nyediakan tabunglistrikyang bisa 
digunakan selama 15 tahun. Tabung. 


Akhir Tahun Semua Desa Berlistrik 


tersebutakan diisi Kstrik dari sum- 
bertenaga surya, biomassa, atau 
pembangkit kecil lain. 

Kendala lain elektrifikasi adalah 
medan yang berat untuk meng- 
angkut infrastruktur Juga, faktor 
keamanan seperti di beberapa 
titik di Papua. "Untuk itu, kami 
mohon ada pendampingan dari 
TNI dan juga Polri," lanjutnya. 

Disinggung mengenai pe- 
ningkatan kualitas listrik, peme- 
rintah dan PLNakan merampung- 
kan sambungan transmisi yang 
diperlukan. Dengan ketersediaan 
listrik 35 gigawatt, harus ada suplai 
listrik yang lebih merata melalui 
transmisi. Khususnya pada daerah 
yang banyak mengandalkan sum- 
ber sendiri, (byu/c11/ttg) 





INFORUMAHTANGGA 








SIMPAN BARANG DAN MAKANAN 
DENGAN PLASTIK ZIPPER 


SELAMA Anda berada di rumah, ban- 
yak sekall aktivitas yang bisa dilakukan 
bersama keluarga. Selain bekerja dari 
tumah belajar, dan beribadah, Anda 
Juga bisa membersihkan perabot dan 
perlengkapan tumah yang selama Ini 
berantakan, Itu merupakan salah satu 
upaya untuk mencegah persebaran 
bakteri dan virus dl sekitar kita 
Apalagi, rumah men- 

Jadi lingkungan 

















Pandemi virus korona baru (Covid-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, menggemparkan 
dunia, termasuk Indonesia. Demi mencegah persebaran Covid-19, pemerintah mengimbau 

masyarakat agar tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Kampanye #DiRumahAja merupa- 
kan salah satu cara memutus mata rantai persebaran virus Covid-19. 


utama untuk menghabiskan waktu 
bersama keluarga 

Yuk, mulai bersih-bersih, Anda bisa 
mengawali dengan membersihkan laci 
di kamar. Laci mungkin penuh dengan 
bermacam-macam barang. Mulai 
make-up, kuas, pensi, notes, hingga 
obat-obatan dan banyak lainnya. 

Pisahkan secara berkelompok 


sesuai kebutuhan. Kum- 


pulkan menjadi 
satu make-up 
Anda, 


mulal lipstik bedak blush on, hingga 
maskara, ke dalam kantong plastik 
Pisahkan juga obat-obatan pribadi 
Anda. Jangan lupa lihat tanggal 
kadaluarsa di kemasan. Sementara 
Itu, untuk kabel-kabel seperti head: 
set, charger handphone, kamera, 
“an alat elektronik lainnya, disaran- 
Ikan menggunakan Bagus ZIpperbag 
yang lebih kecil, yaitu yang beru- 
kuran 17 x 15 cm. Bisa juga dipakai 
Untuk tempat aksesori dan lainnya. 
Gunakan kantong plastik yang memi- 
Iki zipper seperti Bagus Zippetbag. Plas- 
tiktersebut bisa Anda 


dapatkan di 


maupun panas. 
berbagai tempat seperti toko 


ontineatau supermarket 
PSS terdekat Fungsinya 
bisa untuk menyimpan 
dan mengelompokkan 
barang-barang Anda 
supaya lebih mudah 
ditemukan saat dibutuh- 





#OIOSO1O 018 manruRwumApaS 


MULTIGUNA: Bagus ZIpperbag menggunakan plastik food grade dan dibuat 
tanpa BPA (BPA free) sehingga aman untuk menyimpan makanan, baik dingin 


kan. Anda bisa tulis di plastik tersebut 
sesuai dengan jenis barang. 
Selanjutnya, bersihkan kulkas Anda. 
Keluarkan isinya seperti buah dan 
sayur, ayam dan ikan, bumbu dapur, 
permen, keju, susu, dan sebagainya. 
Anda bisa menggunakan Bagus 
Zipperbag ukuran 33 x40 cm untuk 


2jasna 


Easy Slider 


menyimpan buah dan sayur supaya 
terlihatrapi dan higienis. Ayam, ikan, 
dan daging sebaiknya dimasukkan ke 
kkantomg tersendiri 

Bagus Zipperbag juga bisa digu- 
makan untuk menyimpan makanan 
ringan putra-putri Anda. Jika perlu, 
gunakan Bagus Easy Zipper Pouchbag 
dengan fitur pouch agar lebih nyaman 
dan lebih besar kapasitasnya. Untuk 
perlengkapan balita Anda, gunakan- 
lah Bagus Easy Zipper. Bagus Easy 
Zipper memiliki ritsleting manual 
sehingga memudahkan Anda untuk 
membuka z/pper lebih cepat. 

Bagus Zipperbag memiliki bahan plas- 
tik tebal yang memberikan perlindungan 
terhadap barang dan peralatan penting 
lalnnya. Plastik zipper itu memliki 
perekatyangkuat dan tahan terhadap 
air (waterproof. Bagus Zipperbag meng- 
gunakan plastik food grode dan dibuat 
tanpa BPA (BPA free) sehingga aman 
untuk menyimpan makanan, baik dingin 
maupun panas hingga 20 derajat Celslus, 
Sediakan Bagus Zipperbag di mana 
pun berada untuk berbagai kebutuhan 
Anda, (tI/c6/wir) 


- -. 
Tersedia di Supermarket & Minimarket,terdekat anda NN 








Extra Zip, Extra Protection 









Jawa Pos 


MET ROPOLIS 


SABTU 4 APRIL 2020 





13 





Jatah Beras MBR 20 Kg Sebulan 











diberikan mulai | dinas 


OS Tantuan mtvx MR 


j Beras sebanyak 
! 20 Wlogram per 
keluarga per bulan 





Pam 0s 
TAK MAU DIAM: Di saat musim pandemi 
Much. Kholri terus berupaya produktif 
dengan menulis dan mengajar. 


Muchammad Khoiri, Penggiat Literasi 
Tetap Menulis meski 
Peluncuran Buku Ditunda 


SURABAYA, Jawa Pos-Penggerak literasi Much. Khoiri 
seharusnya menerbitkan tiga buku sekaligus pada hari 
ulangtahunnya 24 Maret lalu, Pria yang sudah 
menerbitkan 43 buku tersebut 
punya kebiasaan menghadiahi 
diri sendiri dengan menulis 
buku setiap ulang tahun. Itu 
dilakukannya sejak 2016, 

Namun, acara peluncuran 
yangsudah didamba- 
dambakannya itu gagal 
terlaksana. Dosen bahasa 
Inggris Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu tidak 
mungkin mengumpulkan audiens dalam jumlah 
banyak dalam situasi pandemi korona 

» Boca Tetap... Hol 23 


MINIMARKET 
Tak Boleh Buka 
hingga Larut Malam 


SURABAYA, Jawa Pos- Satpol PP Surabaya berkeliling 
setiap malam. Mereka mengimbau pemilik warungdan 
pengunjungnya untuk tidak berkumpul di tengah 
pandemi korona. Semua itu masih sekadarimbauan 
karena belum ada ketentuan pasti yang mengikat. 

Biasanya, warung-warung diminta tutup pukul 19.00. 
Pengunjung diminta pulang dan tetap di rumah jika 
tidak ada kepentingan yang mendesak: 

» Baca Tak.. Hal 23 





TRANSPORTASI 


Staslun Gubeng 

Staslun Pasar Turi 
Stasiun Wonokromo 
Terminal Osowilangun 
Pelabuhan Tanjung Perak 


Sidoarjo 


Terminal Purabaya 
Staslun Sidoarjo Kota 





Terminal Bunder 
'Stasiun Cerme 


Polda Jatim Buat Posko 
Observasi Pemudik 


SURABAYA, Jawa Pos - Berbagai cara dilakukan 
untuk memutus mata rantai persebaran virus korona 
baru. Keputusan pemerintah pusat tak melarang 
warga di zona merah penularan Covid-19 untuk 
pulang kampung pada mudik Lebaran tahun ini pun 
Jadi perhatian daerah. Harapan untuk tidak pulang 
kampung tersebut baru sekadar imbauan 

» Boca Polda... Hol 23 


Skema pemberlan bantuan 


Rencananya, | Distribusi 
bantuan ditangani 


9 pekan depan. | sosial. 








pemkot. 






Kebutuhan Diperkirakan 
- Mencapai 4.698 Ton 
Data KK Oidasar SURABAYA, Jawa Pos - Warga dalam 
Kana kategori masyarakat berpenghastlanrendah 
dimiuki (MBR) akan mendapatkan bantuan dari 


Pemkot Surabaya. Kondisiekonomi mereka 
dinilai cukup rentan dalam situasi persebaran 
pandemi Covid-19. Bantuan akan diberikan 
dalam bentuk bahan pokok berupa beras, 
abon, dan kecap. 

Bantuan tersebut diberikan untuk 
memastikan para MBR itu tetap bisa bertahan 
dalam situasi yang sedang sulit saat ini. 
Para MBR dengan penghasilan tidak tetap 
serta pekerja Informal bisa jadi paling 


terdampak dalam kondisi sekarang. 
Kepala Badan Perencanaan dan Pemba- 
ngunan Kota Surabaya Eri Cahyadi meng- 
ungkapkan, pembertan sembako tersebut 
mungkin dimulai pekan depan. Pemkot 
masih terus berkoordinasi untuk pengadaan 
sembako tersebut. Sebab, kebutuhannya 
cukup banyak. "Kami berkoordinasi dengan 
Buloguntuk berasnya, ungkap Eric,sapaan 
akrab Eri Cahyadi, kemarin (3/4). 
Pemkot berencana memberikan 20kilogram 
beras per keluarga MBR per bulan. Jumlah 
data keluarga MBR hingga kemarin mencapai 
234.904 keluarga (data sesuai e-pemutak- 
lurandata.surabaya.go.id)- Total, dibutuhkan 


4.698 ton beras: 
? Baca Jatah... Hal 23 


Pemberian sembako 
ini akan didistribusikan 
melalui dinas sosial. Tapi, 
nanti juga dibantu oleh 
teman-teman OPD yang 
lain tentunya.” 


ERI CAHYADI 
Kepala Bappeko Surabaya 










Jawa Pos- Semakin 

aer donatur yang datang 
memberikan bantuan ke 
Universitas Airlangga (Unair) 
yang membawahkan banyak 
lembaga penanganan Covid-19. 
Salah satunya bantuan yang 
diberikan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) kemarin (3/3). 

Bantuan yangdiberikan keRSUA 
mulat bentukuangmaupun barang 
sepertialatpelindungdiri (APD) 
Bantuan tersebut diserahkan 
secara simbolisoleh OJK bersama 
seluruh lembaga jasa keuangan 








Ba 


REMAS 


Bahu-membahu 
di Dapur Umum 


PARA pejabat Pemkot Surabaya terlibat langsung di 
dapurumum di halaman Taman Surya. Di antaranya, 
Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi (foto kiri) dan 
Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita. Eri 
terlihat membagikan wedangpokak dalam gelas dan 
telurrebus yang dibungkus tsu. Sementara itu, Feni 
menggeprekseral yang dibuat wedang pokak. 
Wedang pokak dan telur rebus itu ditujukan sebagal 
penambah imun untuk warga dan pegawai pemkot. 
Warga boleh mengambil telur rebus dan wedang 
pokak. Tapi, mereka harus mengenakan masker 
untuk bisa masuk ke area balat kota. (Jun/c6/ady) 


BERI PERHATIAN: 
Kepala Kantor 
OJK Reglonal IV 
Jawa Timur 
Bambang Mukti 
Riyadi (kiri) 
memberikan 
bantuan kepada 
Rektor Unalr Prof 
Dr Moh. Nasih. 


UNAS NA POP BA OS, 


di Jawa Timur kepada Rektor Unair 
Prof Mohammad Nasth. Bantuan 
tersebut akan dikelola langsung 
oleh Pusat Pengelolaan Dana Sostal 
(PUSPAS) Unair. 

Rektor Unair Prof Mohammad. 
Nasih mengatakan, dalam me- 
nangani Covid-19, Unair Ikut 
berperan dalam tiga hal. Yakni, 
menangani pasien, melakukan 
pemeriksaan swab, dan mengem- 
bangkan produk untuk pence- 
gahan maupun penanganan 
pasien Covid-19 

? Baca OJK... Hal 23 


Dokter-Dokter Beri Konsultasi via Medsos untuk Meredakan Kecemasan saat Pandemi 


Khawatir Nenek Peluk Cucu hingga Tertekan karena Bisnis Sepi 


Perhimpunan Dokter LAWAN KORONA: 
Spesialis Kedokteran Jiwa Hanna Pe 
Indonesia (PDSKJI) melihat — kepada Ba mana 
banyak warga yangtakut Ba aa Hua 
i an 
dan cemas berlebihan saat £ Dian an 
pandemi Covid-19. Padahal, sederhana. 


kondisi kejiwaan yang tidak 
stabil tersebut justru bisa 
memengaruhi kesehatan. 


Para dokter itu pun membuka 
layanan gratis via media sosial. 


Mereka membantu warga 
yang mengalami gangguan 
psikosomatis tersebut. 


GALIH ADI PRASETYO, Jawa Pos 





SUDAH dua hari belakangan 
tugas dr Era Catur Prasetya SpKI 
bertambah. Ada enam orang 
yang dia pantau kondisinya. 
Tidak langsung. Tapi melalui 
WhatsApp. Mereka merupakan 
orang-orang yang butuh pen- 
dampingan dari ahli kejiwaan. 

Catur merupakan salah seorang 
relawan di program pendam- 
pingan psikososial gratis. Layanan 
tersebut diperuntukkan siapa 
pun yang terdampak pandemi 
Covid-19. Pendampingan itu 
merupakan program yang digagas 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kedokteran Jiwa Indonesia 
(PDSKII). 

Dari PSDKJI Surabaya, ada dua 


dokteryangmenjadirelawan. Yakni, 
Catur dan rekannya, dr Sista 
DiahlaksmiSpKJ. Merekamembe- 
rikan pendampingan selama pan- 
demi Covid-19berlangsung Program 
Itubisadiakses di Instagram PDKJI 
@psdkjt indonesia. 

Pertama, orang yang hendak 
meminta pendampingan harus 
mengirim pesan langsung ke 
akun itu. Lengkap dengan nama, 
tempat tinggal, dan nomor 
telepon. Kemudian, ada psikiater 
yang bakal menghubungi orang 
yang mengajukan pendampi- 
ngan. "Program ini dimulai 
sejak 31 Maret lalu," ujar dr 
Damba Bestari SPKJ » 

» Baca Khawatir. Ha! 23 


14 | SABTU 4APRIL 2020 — 


POLITIK & PEMERINTAHAN. eronossexx1o: 


KPU-Bawaslu Tak Bisa Ikat Anggota Badan Ad Hoc 


Siapkan Pengganti 
dari Cadangan jika 
Berhalangan Tetap 


SURABAYA, Jawa Pos- Badan 
'ad hoc di bawah KPU Surabaya 
dan Bawaslu Surabaya sudah 
resmi dibekukan untuk sementara 
waktu. Sebab, tahapan pilwaliSu- 
rabaya ditunda karena pandemi 
Covid-19. Tapi, bisa jadi sewaktu- 
waktu tahapan kembali berjalan 
dan mereka akan direkrut 

Masalahnya, para anggota badan 
ad hocitutak diberi ikatan selama 
masa pembekuan yang batas 
waktunya belum jelas tersebut. 
Mereka juga tidak diberi gaji sesuat 
dengan kebijakan dari KPU dan 
Bawaslu pusat Bahkan, ada wa- 
cana hibah dana untuk pilwali 
dikembalikan ke APBD. 

Ketua Bawaslu Surabaya M. 
Agil Akbar sudah menjelaskan 
bahwa panitia pengawas keca- 
matan (panwascam) dan panitia 
pengawas kelurahan (panwaskel) 
memangtidak diikat secara kuat. 
Posisi merekasaatini diberhen- 
tikan untuk sementara waktu. 

"Kalau tahapan mulai lagi, ya 


BADAN AD HOC 


Bawaslu Surabaya 
» Ada panwascam dan 
panwaskel. 





& Keduanya Sudah dilantik 
dan bekerja. Mereka akan 
mendapat gaji Maret yang 
cair Apit. 





'n Dibekukan sejak 1 Maret 
ssampal batas waktu yang 
belum ditentukan. 


mereka akan mendapatkan SK 
pengangkatan lagi. Tidak serta- 
merta beliau ini /obless to. Karena 
memang tahapannya tak ada, 
diberhentikan dulu sementara,” 
ungkap Agil kemarin (3/4). 
Namun, kelak pengangkatan 
kembali tersebut juga melalui 
proses skrining lagi. Tapi, tidak 
sampal rekrutmen yang berjen- 
jang. Bawaslu Surabaya hanya 
Ingin memastikan posisi pan- 
wascam dan panwaskeltersebut 
"Misalnya, sudah bekerja di tem- 
patlain, sudah menjadi tim sukses, 


KPU Surabaya 
» Ada PPK dan PPS. 





m Dibekukan akhir Maret lalu. 
PPS tidak digaj dulu. 









ataumungkin, semoga saja tidak, 
meninggal dunia. Tentunya kami 
akan verifikasi ulang” ujar Agil 
Jumlah panwascam di masing- 
masing kecamatan tiga orang. 
Jadi, total ada 93 orang. Untuk 
panwaskel, masing-masingsatu 
orang di setiap kecamatan. Jadi, 
Jumlahnya 154 orang. 
Sementara itu, anggota KPU 
Surabaya Subairi menuturkan 
bahwa tidak ada ikatan yang 
kuat untuk panitia pemilihan 
kecamatan (PPK) dan panitia 
pemungutan suara (PPS) setelah 


masa pembekuan sementara. 
Yang dilakukan adalah terus 
menjalin komunikasi. Misalnya, 
untuk ikut sosialisasi tahapan 
pilwali dan upaya-upaya KPU 
melawan virus Covid-19. "Kami 
tak bisa mengikat dengan ketik- 
dakpastian. Artinya kalau kita 
mengikat mereka, belum ada 
regulasi sampai kapanini akan 
berakhir," kata Subairi. 

Mantan jumalis itu menjelas- 
kan, dalam konteks keridakpastian 
Itulah, cadangan di PPKdan PPS 
menjadi penting Di PPKadalima 
orang, sedangkan PPS tiga orang. 
Jumlah cadangan mayoritassama 
dengan jumlah anggota di dua 
badan ad hoctersebut. 

"Kalau mengundurkan diri, 
ya kita pakai mekanisme meng- 
gunakan calon cadangan itu,” 
ujar Subairi. Dengan demikian, 
tidak ada rekrutmen lagi. Bila 
ada rekrutmen lagi, itu sama 
saja dengan mengulangtahapan 
yang sudah berlangsung. PPK 
di masing-masing kecamatan 
berjumlah lima orang. Jadi, total 
ada 155 orang. PPS di masing- 
masing kelurahan tiga orang 
sehingga total ada 462 orang. 
(Jun/c6/ano) 


PKS Sosialisasikan Bacawali via Online 


KONDISI darurat akibat co- 
ronavirus berdampak pada ke- 
giatan politik di internal PKS. 
Pengurus ikutambil peran dalam 
penanganan Covid-19. Proses 
konsolidasi dalam rangka pem: 
ilihan wall kota (pilwali) untuk 
sementara dialihkan via online. 

Humas DPW PKS Jatim Frima- 
into Utomo mengatakan, seluruh 
DPD tingkat kota/kabupaten 
sudah diinstruksikan untukikut 
andil dalam penanganan Covid- 
19. Khususnya Kota Surabaya 
yang lebih dulu ditetapkan se- 
bagai zona merah 

Pria yang akrab disapa Tomo 
itu mengatakan, seluruh peng- 
urus rutin membagikan masker 
kepada warga. Mulaitingkat DPD, 
DPC di 31 kecamatan, hingga 
ranting “Lingkungan di sekitar 
tempattinggal kaderdan anggota 
menjadi prioritas" katanya. 

Selain itu, kata Tomo, partainya 
berkeliling melakukan penyem- 
protan disinfektan ke rumah- 
rumah penduduk. Setiap anggota 
dewan Fraksi PKS memberikan 
bantuan secara swadaya. "Untuk 





.0 


Saat ini sudah masuk 
tahap sosialisasi. Jadi, 
tidak ada masalah.” 


AKHMAD SUYANTO 
Ketua DPD PKS Surabaya 


saat ini, kita bantu warga agar 
tidak resah," ungkapnya. 

Soal proses konsolidasi, Ketua 
DPD PKS Surabaya Akhmad 
Suyanto mengatakan bahwaada 
perubahan pola sosialisasi. Yang 
awalnya dilakukan dengan cara 
mengumpulkan pengurus in- 
ternal, sekarang konsolidasi 
dilakukan via pesansingkat dan 
grup WhatsApp. 

Menurut Suyanto, proses pen- 
Jaringan di intemal PKS sudah 
selesai. Darilima nama bakalccalon 


wali kota (bacawal!), panitiasudah 
mengerucutkan ketiga nama, Saat 
inisudah masuktahap sosialisasi. 
Jadi, tidakada masalah.” 

Anggota Komisi BDPRD Surabaya 
itubelummaumenyebutkan tiga 
nama yangdianggappalinglayak 
sebagai calonwali kota. Yangjelas, 
nama Reni Astuti merupakansatu 
diantaratiga tokoh yang dianggap 
potensial "Nanti pada waktunya 
diumumkan" ucapnya. 

Suyanto enggan menanggapi 
kemungkinan arah koalisi. Yang 
Jelas, dia menyadari bahwa par- 
tainya tidak mungkin mengusung 
calonsendiri. Sebab, dibutuhkan 
minimal 10 kursi di parlemen 
untuk mencalonkan wali kota. 

Jika melihat peta yang ada, pi- 
lihannya tinggal dua. Yakni, ber- 
gabungke kubu koalisi pengusung 
Machfud Arifin atau PDIP. Sebab, 
partai yang tersisa tinggal PSI. 
Kalaupun berkoalisi, jumlah kursi 
yang dimiliki tidak akan cukup 
'untuk mengusung calon sendiri. 
Kemungkinan mengusungatau 
mendukung calon independen 
Juga sangat kecil. (adi/c6/ano) 





Rekrutmen Bawas KBS 
Terkendala Covid-19 


SURABAYA, Jawa Pos - Pandemivirus korona berdampak 
pada banyakhal. Termasuk Kebun Binatang Surabaya yang 
tutup lebih dari dua pekan. Pemkot Surabaya memastikan 
kondisi keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) 
tersebut tak akan banyak terganggu. Yang paling terganggu 
adalah rekrummen badan pengawas PDTS KBS. 

Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot 
Surabaya Agus Hebi Djunlantoro mengungkapkan bahwa 
rekrutmen bawas masih terganggu oleh kondisi pandemi 
Covid-19 sehingga belum bisa berjalan makstmal."Masih 
ditunda dulu. Tapi, bukan berarti kami tinggalkan. Tetap 
kami pikirkan bagaimana kelanjutannya” jelas Hebi. 

Dalam rekrutmen bawas tersebut, pemkot bekerjasama 
dengan kampus Salah satunya adalah Universitas Airlangga, 
Tapi, pandemi membuat semua kegiatan itu harusditunda 
atau disesuaikan dulu. Apalagi kampus libur untuk sementara 
danada kebijakan untuk bekerja dari rumah, "Kalau sudah 
begitu, mau tanya kemana? Berhentisemuanya. Apalagi 
rapat-rapat juga dibatasi,” jelas Hebi. 

Rekrutmen Bawas PDTS KBSsebenamnya hampir memasuki 
babak akhir. Sudah ada rekrutmen sejak awal tahun ini. 
Tetapi, hasil akhirnya hanya tiga kandidat yang lolos di 
babak akhir menuju penilaian dari wali kota. 

Lantaran hanya tiga orang pemkot memutuskan untuk 
mencari kandidat lain sebagai pilihan agar tidak hanya 
tiga orang tersebut. Maka, dibukalah gelombang kedua 
rekrutmen Bawas PDTS KBS pada awal Maret lalu. 

Sebab untuk pemilihan bawas perusahaan, minimal ada 
pembanding Dari profesional iga orang, akuntan tiga orang, 
danahlikonservasiatau dokterhewan tiga orang. Rekrutmen 
bawas juga mendesak karena masa baki tiga orang bawas 
yang lama telah habis. Karena itu, pengawasan bisa Jadi 
diambil langsung oleh pemkot. (jun/c6/ano) 





TERDISRUPSI COVID-19: Pengumuman penutupan operasional KBS. Bukan hanya soal operasional, rekrutmen bawas juga terganggu. 











Iran SURARAIA 


Meeting Point Cipta Karya Ditutup Total 





RUTIN: Anggota komisi D Jullana Evawati bersama anggota DPRD 
lainnya membagikan vitamin dan hand sanitizer kepada driver ojol. 


Prioritaskan Hand 
Sanitizer buat Ojol 


SURABAYA, Jawa Pos - Bakti sosial DPRD Surabaya 
dilaksanakan untuk kali ketiga kemarin. Kali ini anggota 
dewan memprioritaskan bantuan untuk driver ojek online 
(ojol). Para driver ojol dianggap termasuk yang paling 
rentan sekaligus strategis untuk jalur distribusi barang 
informal. Jika sektor itu terpapar parah, dipastikan bakal 
terjadi kendala distribusi sertus di masyarakat. 

"Selain hand sanitizer, kami juga bagikan vitamin,” ujar 
anggota Fraksi PAN Juliana Evawati kemarin. Para driver 
ojol paling banyak memadati jalanan kemarin pagi. 
Kebanyakan tidak membawa penumpang. Mereka lebih 
banyak mengantaran makanan untuksarapan. 

Nah, demi keselamatan dan keamanan ojol dan customer- 
nya, dewan berharap hand sanittzer dan vitamin yang 
diberikan bisa membuat driver terhindar dari Covid-19. 
Mereka juga diimbau untukrajin cuci tangan. Pemkotsudah 
menyediakan ratusan tempat cuci tangan di sudut-sudut kota. 


Konsultasi SKRK, 
IMB, SLF, dan TABG 
lewat Website 


SURABAYA, Jawa Pos- Ruang 
meeting point di dinas peru- 
mahan rakyat kawasan per- 
mukiman cipta karya dan tata 
Tuang (DPRKP CKTR) biasanya 
tak pernah sepi dari para pe- 
ngunjung. Hampir setiap hari 


selalu ada yang berkonsultasi 
terkait perizinan. Namun, su- 
dah sepekan lebih ruangan 
itu ditutup total. 

"Sejak tanggal 24 kami tutup. 
Semua dialihkan secara online,” 
kata Kabid Tata Bangunan 
DPRKP CKTR Lasidi kemarin. 
Ada empat admin yang siap 
menjawab semua pertanyaan 
dari para pengurus izin. 

Lasidi menerangkan, konsultasi 
berlaku untuk urusan izin men- 


dirikan bangunan (IMB), surat 
keterangan rencana kota (SKRK), 
sertifikat laik fungsi (SLF), dan 
tim ahli bangunan gedung 
(TABG). Semua urusan itu bisa 
ditanyakan melalui etakok. 
dprkpcktr.surabaya.go.id. 
Pengunjung dapat dengan 
mudah mendaftar dengan men- 
cantumkan e-mailpribadi. Sete- 
lah bisa log in, akan keluar kolom 
chatting. Semua pertanyaan bakal 
dijawaboleh petugasselamajam 


kerja. "Ada empat orang admin 
yang melayani," tambah Lasidi. 

Biasanya, masyarakat yang 
berkonsultasi ditunjukkan oleh 
petugas terkait peta SKRK ba- 
ngunan yang menjadi objek 
perizinan. Karena sudah tidak 
ada tatap muka, gambar itu di- 
kirim petugas melalui kolom 
chatting tersebut. 

Lasidi mengatakan, jumlah 
warga yang berkonsultasi secara 
online memang tidaksebanyak 


biasanya, Sejumlah warga lebih 
suka bertemu langsung dengan 
petugas saat konsultasi. Namun, 
kegiatan itu baru bisa dilakukan 
saat situasi sudah kondusif. 
Bagi warga yang dikejar waktu 
untuk segera mengurus per- 
Izinan, tidak ada pilihan lain 
kecuali melakukan konsultasi 
Online Jika warga masih mene- 
mui kesulitan, DPRKP CKTRjuga 
menyediakan call centerdi (031) 
5312144. (sal/c6/ano) 


Telekonferensi dengan Wali Kota Dijadwalkan Senin 


SURABAYA, /awa Pos - Dewan 
kembali membatalkan agenda 
rapat bersama walikota dan gugus 
tugas percepatan penanganan 
Covid-19. Teknisrapat yangren- 
cananya diselenggarakan via 
telekonferenslitu masih distapkan. 
Dibutuhkan peralatan khusus 
agar telekonterensi skala besar 
bisa terlaksana dengan lancar. 

Sejatinya, rapat tersebut di- 
agendakan kemarin (3/4). Na- 
mun, karena peralatan yang 
dibutuhkan belum siap, rapat 
kembali ditunda. "Tidak bisa 
pakai aplikasi gratis yang biasa 
dipakai teman-teman yanglain. 
Ini nanti skalanya lebih besar 
karena melibatkan banyak 


dalam dua harikedepan. Karena 


OMOMRMrOrLemapas 
KOORDINASI: Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sedang mengecek 
perslapan telekonferensi bersama wali kota secara online kemarin. 





sebut. Salah satunya skema 


disiapkan langkah-langkah pe- 
nanganannya," kata Awi. 

Seperti diketahui, selama masa 
pandemi ini banyak kantordan 
sekolah yang diliburkan. Se- 
jumlah akses juga ditutup. Para 
pedagang sambat lantaran meng- 
alami penurunan omzet. Ter- 
masuk pekerja informal yang 
juga terdampak. 

Hal itu membutuhkan pena- 
nganan dan kebijakan yang tepat 
dari pemerintah. Menurut Awi, 
persoalan tersebut harus dibi- 
carakan bersama antara pihak 
legislatif dan eksekutif. "Pada 
prinsipnya, kami tentu mendu- 
kung segala upaya dari pemkot. 
Tetapi, hal itu tetap harus dibi- 





diberi wewenang menggeser 
posanggaran untuk penanganan 
Covid-19. "Kita hanya ingin tahu 
posanggaran apa saja yangakan 
digeser” ungkapnya. 
Dalamrapatvirtualnant, para 
ketua atau perwakilan fraksi juga 
dilibatkan. Termasuk pimpinan 
komisi.Awi mengatakan, pimpinan 
dewan memberikan kesempatan 
kepada fraksi-fraksi untuk menge- 
'mukakan pendapat Satu fraksi 
diwakili satu orang saja. "Kalau 
50 orang anggota berpendapat 
semua,nantimalahrepot. Diwakil- 
kan saja per fraksi” terangnya. 
Selainitu,pimpinan DPRD mem- 
berikankesempatankepada para 
ketua komisi untuk mengadakan 


Acara baksos DPRD Surabaya itu melibatkan fraksi- orang” ujar Ketua DPRDSura- itu,pihaknyasudahmenjadwalkan kebijakanyangdisiapkanpemkot carakanbersama,” ucapnya. — hearingataurapat dengar pendapat 
fraksi di DPRD. Agar tidak dipolitisasi, anggota dewan baya Adi Sutarwijono. agartelekonferensibersamawali dalam menangani Covid-19. — Selainitu,dewaningin meminta bersama OPD (organisasiperang- 
yang mengikuti baksos harus mengenakan baju hitam. Pejabat yangakrabdisapaAwi kota dan tim gugus tugas Sebab,dampakdarimerebaknya skemaanggaranyangdisiapkan. kat daerah) terkait. "Silakan, nanti 

Jeje, panggilan akrab Juliana, menerangkan bahwa itumengatakan, persiapantem-  berlangsungSenin (6/4). coronavirus harus dipikirkan Berdasar Peraturan Menteri setelah telekonferensi dengan 


gerakan itu akan terus berlangsung hingga situasi 
benar-benar kondusif. (sal/c6/ano) 





pat maupun peralatan yang 
dibutuhkan diperkirakan selesai 


Ada beberapa agenda yang 
akan dibahas dalam rapat ter- 


dengan matang. "Ada dampak 
sosial dan ekonomi yang harus 


Dalam Negeri (Permendagri) 
20/2020, kepala daerah memang 


wali kota, bisa dilakukan itu, kata 
Awi. (adi/c6/ano) 


IE KOP OLI 


MODERN WESI 





Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 15 





Bangun Jembatan Baru 
Lebih Tinggi 1 Meter 





BABAK BARU: Jembatan Kandangan mulai dibangun. Pemasangan box culvert 





arat ditarget rampung Agustus. 


Proyek Box Culvert 
Sisi Barat di Kandangan 


SURABAYA, Jawa Pos - 
Pembangunan box culvertsaluran 
diversi Gunungsari sisi barat 
menempuh babak baru. Saat 
dikunjungi kemarin (3/4), pema- 
sangannya sudah rampung hingga 
sungai yangmembatasi Kandangan, 
Benowo, dengan Banjarsugihan, 
Tandes. Kini proyek berlanjut ke 
sisI timur dari sungai tersebut. 

Para pekerja mulai menjebol 
tanggul utara sungai di RT5,RW 
5, Banjarsugihan. Dengan meng- 
gunakan ekskavator, mereka juga 
akan merobohkan beberapa jem- 
batan kecil. "Tanah bekas tanggul 
dipakai untuk jalan ekskavator 
ke tengah sungai, kata Edy Pur- 
nomo, konsultan proyek pemba- 
ngunan boxculvertsaluran diversi 
Gunungsari sisi barat. 

Alat berat itu akan melakukan 
penggalian untuk area boxculvert 
Sebelum digali, pihaknya mem- 
bangun Jembatan Kandangan 
baru lebih dulu. 

Dibandingkan jembatan lama, 
ukurannya tidak jauh berbeda. 
Lebarnya 9 meter dan panjangnya 
25 meter Bedanya, jembatan baru 
lebih tinggi 1 meter daripada 
jembatan lama. Tujuannya, 
mengantisipasi besaran volume 
air saat musim hujan, 

Di sisi lain, pihak proyek juga 
harus memasang steel sheet 
pile (SSP) di tanggul yang dijebol. 
Jika tidak, tanah bisa longsor dan 
merusak kondisi jalan selama 
pengerjaan berlangsung. 

Edy menargetkan pemasa- 
ngan box culvertrampungsebelum 
Agustus. Mulai sisi timur sungai, 
dia tinggal menuntaskan penger- 
Jaan sekitar 150 meter lagi. "Tapi, 
setelah dihitung, kami punya 








1m Bao cubvertterpasang mulai depan 
PisekBenowohingga sungai perbatasan 
Kecamatan Bencwo dan Tandes, 


1 Pengaspalan jalan sudah lebih dari km. 
Totaltarget 2 hm. 

im Jembatan Kandangan Baru mUaidibangun, 

im Pengggalan atea bo culvert berlanjut 
kessitimur sungal. 

im Proyeksi rampung sebelum Agustus. 


kelebihan material sehingga 
panjangpengerjaanbisabertambah 
sekitar 50 meter lagi, katanya. 

Jika proyek saluran diversi Gu- 
nungsari sisi baratselesal, dia me- 
lanjutkan proyek baru. Yaitu, Gu- 
nungsari sisi tengah (Banjarsugi- 
han-Kandangan). Rencananya, box 
culvertyangdipasangmenyambung 
antarapembangunan boxculvert sisi 
timur (Manukan-Banjarsugihan) 
dan sisi barat (Sememi-Ban- 
Jarsugihan). 

Pria42tahun itu mengatakan, total 
panjangpengerjaan sekitar 1 kilometer. 
Box culvert yang akan dipasang 
berukuran 350 sentimeter persegi. 
“Aprilini sudah berjalan. Target hingga 
Desember? ucapnya. 

Sementara itu, Riski Sugianto, 
pelaksana proyek pembangunan 
saluran diversi Gunungsarisisi barat, 
mengatakan bahwa sebagian box 
culvertyang sudah dipasang mulai 
dilakukan tahap pembentukan jalan. 
Kemarin (4/3) pengaspalan dari 
depan Polsek Benowo hingga Jalan 
Bandarejoselesai. "Pengendara motor 
bisa melewat jalan itu. Tapi tetap 
Jaga keselamatan karena belum dibuka 
secara resmi, Masih banyak material” 
tuturnya. (oby/c15/nor) 





ANTISIPASI COVID-19 






BATASI AKSES: Warga RW 1 Manukan Kulon hanya 
membuka satu pintu untuk masuk ke area tersebut. 


Perketat Pengawasan, 
Terapkan Satu Pintu 


SURABAYA, Jawa Pos - Sebagian masyarakat 
mulai melindungi wilayahnya dari paparan 
Covid-19. Misalnya, warga RW 1 Manukan 
Kulon, Tandes. Mereka hanya membuka satu 
akses masuk ke lingkungan perumahan. Bukan 
hanya itu, banner imbauan juga terbentang 
lebar. Tulisannya ada tiga pilihan bagi orang 
yang tetep ngeyel kluyuran saat pandemi korona 
baru berlangsung. Yaitu, masuk rumah sakit 
atau kuburan. "Atau lebih baik di rumah. Ikut 
anjuran pemerintah," tutur Ketua RW 1 Sukardi. 

“Aktivitas dl sekitar perumahan perlu dibatasi 
Menurut dia, banyak warga umum yang memasuki 
lingkungan RW 1. Sebab, di sana terdapat pasar 
kaget. Setiap pagi penuh pedagang dan pembeli. 
"Bukannya kita tidak memperbolehkan masuk, 
melainkan memperketat pengawasan," katanya. 

Setiap ada kendaraan yang masuk, terdapat 
hand sanitizer di pintu gerbang yang dibuka. 
Pengemudinya harus mencuci tangan lebih 
dulu. "Di pos keamanan dan masjid pun ada," 
ucapnya. (oby/c15/nor) 


TPA BENOWO 


Pelihara Green Belt 
dengan Cemara Udang 


SURABAYA, Jawa Pos - Pemeliharaan green 
belt (sabuk hijau) TPA Benowo, Kecamatan 
Pakal, terus dilakukan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya. Kini luas green belt sekitar 
2,69 hektare. Berbagai macam tanaman 
ditanam. Salah satunya cemara udang. 

Tumbuhan yangmemflki ciri khas dibagian 
ranting berbentukjarum dan panjang hingga 30cm 
tersebur ditanam di green belt Benowo. Kasi Ruang 
Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau (DKRTH) Rochim Yuliadi menuturkan, 
cemara udang merupakan vegetasi yang paling 
cocokuntuk beradaptasi di habitat pesisir atau lahan 
yang payau. Karena itu, pemilihan cemara udang 
sangat pas untuk ditanam di green belt Benowo. 

Hingga kini, total 350 pohon cemara udang 
tertanam. "Sumbangan dari dinas ketahanan 
pangan dan pertanian (DKPP, Red). Ditanam 
pada acara penghijauan bersama-sama DKRTH, 
DKPP, dan Satpol Kota Surabaya pada Januari 
lalu, kata Rochim kemarin. (sam/c15/nor) 











Berdayakan UMKM untuk Bikin Masker Kain 


SURABAYA, Jawa Pos -Saat ini 
kebutuhan masker sangat tinggi 
Sampai-sampai terjadi kelangkaan 
sehingga orangsakitatau tenaga 
medis yang paling membutuhkan 
kesulitan mendapatkannya. 
Muncul imbauan 1 masyarakat 
umum untuk memakal masker 
kain, Beberapa pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) 
menyikapi hal tersebut menjadi 
peluang bisnis. 

Mereka pun mulai memproduksi 
masker kain. Salah satunya, UMKM 
Jahit Kandangan, Kecamatan 
Benowo. Saat dikunjungi kemarin 
(3/4), para penjahit sibuk membuat 
masker. Mulai memotong kain 
hingga melakukan packaging. 
"Pakai kain katun, ujar Sri Sulis 
Setiawati, perwakilan UMKM Jahit 
Kandangan. 

Menurut dia, maskerkain sudah 
cukup untuk menjadi penangkal 
droplet(percikan dahaksaat batuk 
atau berbicara) ketimbang tidak 
memakai masker. Sulis men- 
Jelaskan, produksi masker baru 

















BARU TIGA HARI: Anggota UMKM Jahit Kandangan menyelesaikan pesanan masker kain kemarin (3/4). 


dilakukan tiga hari lalu. Saat itu 
pihak Kecamatan Benowo 
meminta pelaku UMKM Jahit 


Kandangan untuk membuat 
sekitar 100 masker. "Harus jadi 
hari ini (kemarin, Red). Pengerjaan 


MINIM 
PENERANGAN: 
Warga sekitar 
dan pengguna 
jalan Balas 
Klumprik 
menyambut 
baik rencana 
penambahan 
PJU di wilayah 
tersebut. 


Tambah 35 PJU di Balas Klumprik 


SURABAYA, Jawa Pos - 
Penerangan jalan umum (PJU) 
menjadi kebutuhan pengguna 
jalan. Terutama untuk keselamatan 
dan kenyamanan saat melintas. 
Selain itu, PJU dapat menurunkan 
risiko kecelakaan serta probabilitas 
kejahatan jalanan. 

Pemkot Surabaya yang diwakili 
dinas kebersihan dan ruang terbuka 
hijau (DKRTH) terus mendata 
titik yang perlu ditambahkan PJU, 
Salah satu jalan yang disasar 
pemkot tahun ini adalah Balas 
Klumprik. Tepatnya di Kecamatan 


Wiyung, Surabaya Barat. 
Kasi PJU DKRTH Bagyo Widodo 
menyebutkan, pihaknya akan 
memasang 35 PJU di Jalan Balas 
Klumprik Lanjutan dari pemasa- 
ngan PJU di Kebraon, Kecamatan 
Karang Pilang. "Panjang area 
pemasangan PJU Balas Klumprik 
sekitar 1.916 meter” tuturnya saat 
dihubungi Jumat (3/4). 

Lantas, apakah ada wilayah 
selain Balas Klumprik yang akan 
dipasangi PJU? Bagyo menuturkan, 
pemkot masih merealokasi dana 
untuk penanganan pandemi 


Covid-19. "Kami belum bisa bicara 
banyak soal project kedepannya," 
terangnya. Yang jelas, pihaknya 
terus berupaya memenuhi ke- 
tersediaan PJU. 

Menurut Suroso, warga yang 
tinggal di kawasan Balas Klumprik, 
penerangan jalan di Balas Klum- 
prik memang minim. Karena 
itu, penambahan PJU sangat 
membantu pengguna jalan. "Jalan 
Balas Klumprik ini terhitung 
ramai. Banyakwarungdi pinggir 
Jalan, ujar pria 42 tahun ter- 
sebut. (sam/c18/nor) 





langsung dibagi ke beberapa 
penjahit,” tuturnya. 
Sebagian produk sudah jadi. 


Beberapa teman dan kerabat para 
penjahit pun penasaran. Bahkan, 
merekalkutmemesan. "Permintaan 
langsung banyak. Total ada 230 
pesanan," ucapnya. "Ini belum 
dari puskesmas, rumah sakit, dan 
perusahaan. Mereka ingin melihat 
dulu, imbuhnya 

Camat Benowo Muslich Hariadi 
mengungkapkan bahwa warga 
eks lokalisasi Kandangan dan 
Sememi mempunyai potensi. 
Salah satunya, keterampilan 
menjahit. Karena Itu, mereka 
diberdayakan untuk memproduksi 
masker. "Saya mempunyai model 
masker kain. Lalu, mereka 
mempelajari dan mampu 
membuatnya, ujarnya. 

Muslich menuturkan, 100 masker 
kalnyangdipesannyaakan dibagikan 
kepada karyawan se-kecamatan. 
Takhanyaitu, produk dari UMKM 
diwllayahnya jugaakan ditawarkan 
ke beberapa dinas yang mem- 
butuhkan. "Produk lokal. Buatan 
sendiri, berdayakan masyarakat” 
ungkapnya. (oby/c20/nor) 











Pasar Tidak Ditutup, tapi 
Ada Pengaturan Jam Buka 


Pedagang dan Pembeli 
Diingatkan Jaga Jarak Fisik 


SURABAYA, Jawa Pos- Penerapan 
physicaldistancing atau menjaga 
jarak fisik merupakan salah satu 
langkah pencegahan pandemi 
Caovid-19. Hal Ituterus digaungkan 
kepada masyarakat. Di mana pun 
tanpa terkecuali. Termasuk ketika 
berinteraksi di pasar. 

Camat Benowo Muslich Hariadi 
menyatakan, tidak ada pasar di 
kawasan kecamatannya yangditutup 
karena pandemi. Namun, lanjut 
dia, setiap pasar wajib menerapkan 
physical distancing. "Kami s0- 
sialisasikan juga untuk saling jaga 
jarak minimal 1 meter, pakaimasker, 
jaga kebersihan, hindari menyentuh 
wajah, dan hindari kerumunan," 
terangnya kemarin. 

Adaempatpasaryang bukasejak 
pagi di Kecamatan Benowo. Yakni, 
Pasar KA Sememi, Pasar Bandarejo 
Sememi, Pasar Pandansari 
Kandangan, dan Pasar PIOS Tambak 
Osowilangun. Setiap pasarmemiliki 
lebih dari 50 pedagang. 

Untuk Pasar UKA Sememi dan 


Bandarejo, kata Muslich, ada 
ketentuan waktu operasional. 
"Hanya buka pagi. Tidak boleh 
sampai siang, sekitar pukul 10.00 
sudah tutup” tuturnya. 

Ketentuan tersebut bukan tanpa 
sebab. Muslich mengungkapkan, 
duapasar tuterbilangrama' pembeli. 
Karena itu, lanjut dia, diperlukan 
kebijakan waktu operasional. 
Sementara tu, PasarPandansaridan 
PIOS Tambak Osowilangun buka 
hhinggasore. Menurut Muslich, Pasar 
Pandansaridan PIOStak terlaluramai 
seperti UKA Sememi serta Bandarejo. 
Jadi,tidak masalah Pasar Pandansari 
danPIOS bukahinggasore. Potensi 
adanya kerumunan kecil. 

Salah seorang pedagang di Pasar 
UKA Sememi, Mutiya, 52, menye- 
butkan, dirinya sangat menggan- 
tungkan penjualan sayurnya untuk 
kebutuhan sehari-hari. Diasempat 
khawatir jika pasar ditutup. "Ber- 
syukur masih boleh buka," ucapnya. 
Meski, lanjutdia, ada sedikit penu- 
Tunanpendapatan. Perhari, biasanya 
dia mengantongi uang bersih Rp 
125 ribu-Rp 150 ribu. “Sekarang? 
Disyukurisaja” tambahnya, lantas 
tersenyum. (sam/c12/nor) 


16 | SABTU 4 APRIL 2020. 


DEMAM BERDARAH 
Triwulan Pertama Menurun Drastis 


GRESIK, Jawa Pos - Kabar baik, angka kasus demam 
berdarah dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Gresik 
menurun drastis Jika dibandingkan dengan triwulan 
pertama tahun lalu. Pada triwulan pertama (Januari- 
Maret) 2020, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik 
mencatat, penderita DBD hanya 24 orang, 

Padahal, pada periode yang sama 2019, penderita 
DBD di wilayah Kabupaten Gresik mencapai 223 
orang. Dari jumlah tersebut, tiga penderita 
meninggal. Namun, meski jumlah kasus DBD tahun 
ini menurun drastis, masih terdapat satu kematian 
akibat DBD. 

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Dinkes Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan, 
penurunan angka kasus DBD tersebut memang 
sangat menggembirakan. Hal itu terjadi, salah 
satunya, berkat kesadaran masyarakat melaksanakan 
gerakan 3M plus. Yakni, menguras, menutup, dan 
mengubur benda-benda yang bisa menimbulkan 
genangan air. "Terutama pola hidup bersih dan sehat. 
Kalau genangan air sering dikuras, nyamuk tidak bisa 
hidup, ucapnya. 

Dokter lulusan Universitas Airlangga itu 
menyebutkan, siklus DBD mulai mengalami 
penurunan pada Maret hingga April. Artinya, jika kasus 
pada triwulan pertama sedikit, peluangnya tidak akan 
Daik lagi. "Ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk 
rajin melakukan PSN (pemberantasan sarang nyamuk, 
Red) agar nyamuk tidak hidup subur, terutama nyamuk 
Aedes aegypti sebagai penyebab penyakit demam 
berdarah," pungkasnya. (son/e1 1/hud) 


KRIMINALITAS 











da 

er payeme 
BANDIT JALANAN: Tersangka Mursyid dan barang bukti yang 
dlamankan oleh Polsek Driyorejo, 


Tabrak Motor Pelaku, 
Polisi Gagalkan Pencurian 


GRESIK, Jawa Pos - Keberanian Atptu Fendik 
Mardianto menghadapi penjahat patut mendapat 
apresiasi, Berkat perlawanannya, anggota Polsek 
Driyorejo itu bisa menggagalkan dan menangkap 
Mursyid, 43. Dengan menabrakkan motornya, dia 
membuat maling jalanan asal Surabaya tersebut gulung 
kuming di Jalan Raya Karangandong, Driyorejo. 

Berdasar informasi yang dihimpun, Kamis (2/4) 
sekitar pukul 09.00 korban M. Arya Basyar Musa, 20, 
beristirahat di kabin truk yang disopiri di Jalan Raya 
Karangandong. Dompet yang berisi uang tunai Rp 1,4 
Juta, surat kendaraan, dan smartphone ditaruh di 
dasbor truk. Mursyid sudah mengincarnya. Begitu 
korban lengah, pelaku menggasak semua barang 
milik korban. 

Mursyid lalu memacu motornya ke arah Legundi, 
Driyorejo, Begitu mengetahul bahwa barangnya 
digasak Mursyid, korban yang berasal dari Kemlagi, 
Mojokerto, Itu spontan berteriak maling. Mendengar 
tertakan tersebut, Fendik langsung mengejar pelaku. 
Sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian, Fendik berhasil 
memepet pelaku untuk menyerah. Tapi, Mursyid 
menambah kecepatan motornya. Fendik akhirnya 
menabrak motor pelaku. "Pelaku akhirnya berhasil 
ditangkap anggota," ujar Kapolsek Driyorejo Kompol 
Wavek Arifin kemarin (3/4). 

Dari penggeledahan terhadap pelaku, ditemukan 
dompet yang berisi uang Rp 1,4 juta, surat-surat 
kendaraan, dan smartphone milik Basyar. "Pelaku 
kami jerat dengan pasal 362 KUHP tentang 
pencurian. Ancaman hukuman lima tahun penjara, 
katanya. (yad/e11/hud) 


TRAGEDI 


Diduga Jatuh dari Kursi, Lelaki 
Sebatang Kara Meninggal 


GRESIK, Jawa Pos - Hariono ditemukan sudah tak 
bernyawa di rumahnya, Jalan Veteran, Kebomas, Kamis 
malam (2/4). Jenazah lelaki 43 tahun itu terbujur di 
lantai ruang tamu dalam posisi telungkup. Polisi 
menduga Hariono yang sebatang kara meninggal 
karena serangan jantung. 

Temuan itu menambah panjang tragedi warga 
yang meninggal mendadak. Dalam seminggu 
terakhir saja, setidaknya tiga warga Kota Pudak 
ditemukan meninggal karena dugaan serangan 
Jantung. Sebelumnya, seorang jemaat salah satu 
gereja ditemukan meninggal di sebuah kamar 
tempat ibadat. Lalu, seorang pengayuh becak 
meninggal di teras sebuah minimarket di Jalan RA 
Kartini, Kebomas. 

Berdasar informasi yang dihimpun, selama ini 
Hariono tinggal sendiri di rumahnya. Kedua orang 
tuanya sudah meninggal dunia. Ibu kandungnya 
meninggal dunia tahun lalu. Kematian Hariono 
diketahui sekitar pukul 18.00 oleh seorang warga. Saat 
itu warga melihat ruang tamu korban dalam kondisi 
gelap. Lalu, ada tetangga yang menyalakan lampu. 
Ternyata, warga itu melihat Hariono sudah tidak 
bernyawa. 

"Diperkirakan, korban meninggal tiga jam 
sebelumnya. Diduga, penyakit jantungnya kambuh 
saat dia duduk di kursi ruang tamu, kemudian terjatuh 
di lantai. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh 
korban," kata Kanitreskrim Polsek Kebomas Sujat 
kemarin (3/4). (yad/e11/hud) 














MODERN WEST —wemsosssmaro: 


GRESIK 





TAMBAH PENDAPATAN: Anggota Asosiasi Bank Sampah Gresik (Asbag) memanfaatkan work from home (WFH) dengan memproduksi tempat cuci tangan berbahan daur ulang. 


Pasien Positif Covid-19 Bertambah 


Bupati Stop Operasi 
Dua Kapal Cepat 
ke Pulau Bawean 


GRESIK, Jawa Pos - Angka ka- 
sus Covid-19 di Gresik terus ber- 
gerak. Berdasar data Gugus Tugas 
Covid-19 Gresik, kemarin (3/4) 
Jumlah pastenterkonfirmasi positif 
virus korona bertambah seorang 
lagi. Dengan demikian, sejauh 
Inisudah ada empat warga Gresik 
yang positif Covid-19. Satu di 
antaranya telah meninggal. 

Sementara itu, dataorang dalam 
pemantauan (ODP) juganaik Se- 
hari sebelumnya, hanya ada 496 
ODP. KinijumlahODP bertambah 
menjadi617 orang. Demikianjuga 
pasien dalam pengawasan (PDP), 
yangawalnyaSI orang naik menjadi 
54orang,”Untuktambahan positif, 
warga dari Kecamatan Manyar. 
Hasillab Kemenkes yang bersang- 
kutan menunjukkan positif” kata 
drgSyatfuddin Ghozali,sekretaris 


Tetap Kreatif dan Produktif di Tengah Pandemi Korona 


PANDEMI Covid-19 memang 
berdampaksertusterhadapsektor 
perekonomian. Tidak terkecuali 
@IGresik. Namun, kondistiniharus 
bisa menjadi motivasi tersendiri 
untuk bangkitdantetap produktif. 
Misalnya yang dilakukan oleh 
Ibu-ibu warga Kelurahan Ngar- 
gosari, Kebomas Saat imbauan 
social distancingterus digalakkan, 
mereka tidaktinggal diam. Aktivitas 
workfrom home (WFH) diman- 
faatkan untuk produkuf. 

Ibu-ibu yang tergabung dalam 
Asosiasi Bank Sampah Gresik 
(Asbag) itu memanfaatkan barang 
seperti drum bekas untuk 
membuat tempat cuci tangan. 
"Mulai produksi sejak 7 Maret 
lalu. Sebetulnya hanyaisenguntuk 


PERLU 
ATENSI: Alr 
berwama 
kuning keruh 
dampak 
pembuangan 
Ilmbah calr 
dari sebuah 
pabrik 
genting 
diwilayah 
Wringinanom. 


DLH dan Kepolisia 


Dugaan Pencemaran Kali 
Sumber Air Baku PDAM 


GRESIK, Jawa Pos - Penyelidikan 
kasus dugaan pencemaran kalika- 
renalimbah PT Long Xing Logam 
Indonesia (LXLI) Wringinanom 
terus berlanjut Selain terindikasi 
mencemari sungai, sebelumnya 
pabrikpakuitujuga dilaporkan war- 
gatentangpencemaran udara. 

Kabid Pengendalian Pencemar- 
an Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Gresik Bakriar Gunawan Hutabarat 
mengatakan, pihaknya telah men- 
datangi lokasi bersama penyidik 
Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) 
Polres Gresik kemarin (3/4). Dia 














IELAR 617orana | IEROR 54 orang 4 orang 
sDipantau 528 | wOaiam 43 |wSembuh 0 
- orang |. pengawasan orang rang 
wSelesal B9 | nSelesai 
dipantau orang | $ n orang 
Maa #Meninggai 
.Covid-29 Gresik sampoi kumot (V4 Kg Et 
cm ema 
yangjuga juru bicara GugusTugas pernah melakukan kontak fisik 


Covid-19 Gresik. 

Dia menjelaskan,saatinipaslen 
positif tersebut masih menjalani 
perawatan di salah satu rumah 
sakit rujukan di Gresik. Dia me- 
nambahkan, kondisi yang ber- 
sangkutan semakin baik "Kon- 
disinya cukup signifikan. Tentu 
semuaakan kami upayakan semak- 
simal mungkin," tegas dia. 

Selain itu, lanjut dia, pihaknya 
sudah menerjunkan tim untuk 
tracing. Baik melacak riwayat 
perjalanan pasien, keluarganya, 
maupun orang terdekat yang 


dimanfaatkan kalangan sendiri,” 
kata Sit Fitria, ketua Asbag, 

Diakemudian mengunggah kar- 
yatersebutkemedia sostal Ternyata, 
produkitu mendapatresponspesitif 
Pemesan mulai berdatangan. 
Banyakibu-ibu yangdatanguntuk 
melihat dan tertarik untuk ikut 
membuat "Beli bekas dari peru- 
sahaanatau pedagangrongsokan, 
lalu kami olah lagi sesuai dengan 
pesanan,” ungkapnya. 

Fitri menjelaskan, drum yang 
digunakan terdiri atas berbagai 
ukuran. Mulai 20 liter, 18 liter, 
hingga 15 liter. Pengerjaannya 
pun cukup mudah.Seluruh drum 
dibersihkan lebih dulu sesuai 
dengan prosedur kesehatan. 
"Awalnya, dibilas pakalair dingin, 


telah memerintahkan perusahaan 
Itu untuk menutup saluran air 
yangmenuju kalidi Wringinanom 
secara permanen. 

Sebelumnya, lanjut dia, peru- 
sahaan tersebutmenggunakan 
valve yang bisa dibuka-tutup. 
Perusahaan itu juga diminta un- 
tukmembersihkansisa limbah 
yang telanjur meluber dan di- 
buang ke saluran air. "Sembari 
menunggu hasil uji laboratorium. 
Jika terbukti, akan ada sanksi. 
Bahkan, kalau perlu, pencabutan 
izin usaha, paparny: 

Dia sangat menyayangkan 
aktivitas pabrik tersebut yang 
berkali-kali melakukan indikasi 


pelanggaranlingkungan. Dugaan 





“Informasi lainnya juga masih 
terus kamitelusuri.Jadi, mohon 
waktu," kata kepala Dinas Kese- 
hatan Gresik tersebut. 
Sementara itu, migrasi orang 
menuju Pulau Bawean belakang- 
an terus bertambah. Petugas 
kesehatan dikabarkan mulai ke- 
walahan untuk melakukan pe- 
mantauan. Karena itu, untuk 
mengantisipasi persebaran Covid- 
19,pemerintah berencana meng- 
hentikan sementara dua kapal 
penumpangtujuan Pulau Bawean 
dari Pelabuhan Gresik mulai 8 


kemudian direndam menggu- 
nakan airpanasagar bakterinya 
hilang” jelasnya 

Lalu, drum dicuci lagi dengan 
sabun berbahan antiseptik. 
Setelah pencucian selesai, baru 
drum dikeringkan. Untuk 
mempercantik tampilan, drum 
tersebut dicat ulang dan diberi 
berbagai motif sesuai pesanan. 
Mulai motif bunga, pohon, 
hingga gambar-gambar lain. 
“Kami juga menempelkan tulisan 
seputar tatacara mencuci tangan 
yang benar” ungkapnya 

Setelah digambaridan diwarnai, 
drum dilubangi di bagian bawah 
dengan boruntuk tempatkeran. 
Selanjutnya, dipasanglah keran 
air dispenser seharga Rp 9 ribu. 





n Langsung Turun 


pencemaranudara oleh pabrik 
pakuitu juga sudah masuk ranah 
hukum atas pelaporan PT Arwana. 
Kanit Tipiter Polres Gresik Iptu 
1go Fazar Akbar membenarkan 
bahwa pihaknya telah mendapat 
laporan tersebut. "Penyidiksudah 
terjunke lapangan dan meminta 
keterangan dari pihak pengelola. 
Mohon waktu untuk penyelidikan 
lebih lanjut," ucap dia. 
Sementara itu, peneliti senior 
Ecoton Andreas Agus Kristanto 
mengatakan, pihaknya kemarin 
juga mendapat laporan dugaan 
pencemaran lagi di aliran Kali 
Surabaya diwilayah Wringinanom. 
Yakni, dari sebuah perusahaan 
genting. (vog/c1l/hud) 


April. Yakni, KM Express Bahari 
8E dan Natuna Express. 

Sejak awal April, penumpang 
kapal dari Pelabuhan Gresik de- 
ngan tujuan Pulau Bawean mulai 
amal. Mereka pulangkampung. 
Mereka berasal dari berbagai ka- 
langan. Ada tenaga kerja Indonesia 
(TKI) hingga pelajar atau santri 
dari berbagai pondokpesantren 
di luar Bawean yang memang 
meliburkan kegiatan belajar. 
Biasanya, menjelang Ramadan, 
arus penumpangke Pulau Bawean 
semakin banyak. 

Menurut Camat Tambak, Pulau 
Bawean, Agung Hendro, memang. 
masyarakatingin menghentikan 
sementara dua kapalpenumpang 
tujuan Pulau Bawean selama 14 
hari. Yakni, mulai 7 April 2020, 
"Muspika dari dua kecamatan, 
yaitu Tambak dan Sangkapura, 
puskesmas, serta tokoh masyara- 
kat sudah menyepakatinya. Tu- 
Juannya, hanya untuk mencegah 
persebaranvirus koronake Pulau 
Bawean terangdia melaluitelepon 





selulemya kemarin (3/4). 
Mengapamulai 7 April? Menurut 
Agung, warga memberikan ke- 
sempatan kepada parasantri untuk 
sampai di Pulau Bawean dulu. 
Setelah itu, kapal penumpang untuk 
sementara berhenti beroperasi 
selama 14 hari. Penutupan semen- 
tara tuhanya diperuntukkan dua 
kapal penumpang, "Sedangkan 
kapal barang dan pesawatterbang 
tetap bisa beroperasi," papar dia. 
Saatdihubungi secara terpisah, 
Kepala Dinas Perhubungan 
(Dishub) Pemkab Gresik Nanang 
Setiawan mengatakan, surat 
permohonan masyarakat Pulau 
Bawean untuk penghentian 
sementara pengoperasian dua 
kapal cepattelah disetujui Bupati 
Gresik Sambari Halim Radianto. 
"Ini disposisi, baru saja sore ini 
turunnya. Saya akan minta Kabid 
Angkutan Dishub untuk segera 
berkoordinasi dengan operator, 
mulai 8April plus 14 hartakan 
kami tutup sementara," terang 
Nanang, (yog/yad/e11/hud) 














Ou, 
BUKA-TUTUP: Polisi menetapkan kawasan Industri di Petrokimia Gresik 
sebagal salah satu titik physical distancing. 


Itu merupakan proses terakhir 
pembuatan tempat cucitangan. 
”(Pembuatan, Red) satu tempat 
cuci tangan palinglama 30 menit. 
Setiap hari rata-rata bisa mempro- 
duksi 150 buah," terang dia. 





Dengan modal yang relatif 
sedikit, pihaknya mampu men- 
dapat keuntungan hingga Rp4 
Juta. Saya jual Rp 50ribu. Sehari 
bisa laku 60 sampai 70 buah,” 
ucapnya. (yog/e11/hud) 


Ikut Fokus Bantu Pemerintah, 
Stop Sementara Bahas Pilkada 


GRESIK, Jawa Pos - Sebetulnya 
mesin sejumlah partai politik 
(parpol) jelang pendaftaran 
pasangan calon bupati dan wa- 
kil bupati Gresik pada 16 Juni 
mendatang sudah siap. Namun, 
sejak ada sinyal pelaksanaan 
pilkada diundur sebagai dampak 
pandemi Covid-19, beberapa 
parpol pun mengubah haluan 
untuk memprioritaskan aksi 
kepedulian sosial. 

Ketua DPC PDIP Gresik Mujid 
Ridwan mengatakan, parpolnya 
sudah jauh-jauh hari memper- 
siapkan diriuntuk menyambut 
pilkada 2020. Mulai penjaringan 
bakal calon, memperkuat jajaran 
kepengurusan, hingga konso- 
lidasi politik antarparpol. Tapi, 
rencana berubahsetelah muncul 
wabah global. "Sebenarnya 
tinggal menunggu rekomendasi 
dari DPP untuk menentukan 
dukungan. Rencananya, awal 
April ini rekomendasi sudah 
turun, ungkapnya. 

Dengan hanya bermodalenam 
kursi di DPRD Gresik, memang 
PDIP tidak bisa mengajukan 
pasangan calon sendiri. Partai 
ituharus berkoalisi dengan par- 
pollain untuk memenuhi batas 
minimal 10 kursi di dewan. Me- 
nurut Ridwan, partainya juga 


sudah mengintensifkan komuni- 
kasi dengan parpollain. "Tapi, 
kondisi seperti ini tentu tidak 
tepatjika urusan tersebut diba- 
has. DPP memerintahkan untuk 
gerakan sosial," katanya 

Ketua DPD Partai Golkar Gresik 
Ahmad Nurhamim menyam- 
paikan hal yang sama. Dia me- 
nyebutkan, penundaan pilkada 
boleh jadi membuat arah du- 
kungan parpol-parpol berubah, 
Apalagi, hingga kini belum ada 
satu pun parpol yang menge- 
luarkan rekomendasi untuk 
pasangan calon. Dikatakan, saat 
ini partainya juga memilih fokus 
membantu pemerintah dalam 
menangani pandemi korona. 
"Sekaligus turut mengawasi 
program-program pemerintah 
lainnya. Mengingat, tinggal satu 
tahun tersisa,” paparnya, 

Demikian uga PKB. Satu-satu- 
nyaparpolyang bisa mengajukan 
pasangan calon tanpa berkoalisi 
itu juga berkonsentrasi pada 
program penanganan Covid-19. 
Diantaranya, membangun posko 
di seluruh kantor anak cabang 
(DPAC). "Menunggu perintah 
DPP. Apapun keputusannya, kami 
tinggal melaksanakan,” papar 
Sekretaris DPC PKB Gresik Imron 
Rosyadi. (vog/c1 1/hud) 











MEI KOP OLI 


EASI BEACH 


Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 17 


TIDAK DITUTUP: Warga membeli kebutuhan pokok di Pasar Pucang Anom kemarin (3/4). Kondisi pasar lengang sejak pandemi Covid-19 masuk Surabaya. 





SURABAYA, Jawa Pos - Beberapa 
pasar di Surabaya Timurtampak leng- 
ang kemarin. Salah satunya, Pasar Pu- 
cangAnom. Pasaryangbiasanyatam- 
pak sesak itu kemarin lengang. 

Meskipun demiktan, pedagang masih 
beraktivitas seperti biasa. Stok bahan 
pokokjuga aman walau ada sedikit ke- 
naikan harga. Hal yang sama juga tam- 
pakdipasardibawah pengelolaan Dinas 
Koperasi dan UMKM Surabaya. Meski 
pasar-pasar tersebut tampak lengang, 
tetap ada pedagang yang berjualan. 

Di Surabaya, total ada 10 pasar yang 
dikelola dinkop. Tiga di antaranya be- 
rada di Surabaya Timur. Yakni, Pasar 
GunungAnyar, Pasar Penjaringan Sari 
Baru, dan Pasar Keputih. 

Kepala Dinkop dan UMKM Surabaya 
Widodo Suryatoro menyatakan, kondisi 
pasar-pasarsaatini memangsepl Namun, 
(dia memastikan bahwa tempat jual beli 
tersebuttetapbuka. "Kami pastikanpasar- 
pasaritu tetap buka" ujarnya. 

Pihaknya sudah melakukan langkah 
antisipasi untuk mencegah persebaran 
Covid-19. "Kami sudah bagikan masker 
dan lengkapi pasaritu dengan handsani- 
tizerhingga bak cuci tangan, tutumnya. 

Widodo menyatakan, pasar memang 
merupakan salah satu tempat yang 
vital. Sebab, logistik bahan pokokdiedar- 
kan dan didistribusikan di tempat ter- 


Kadinkop: Pasar Jalankan 
Protokol Kesehatan 


sebut. "Kami tidak mungkin menutup 
karena pedagang pun dapat bahan 
jualan dari pasar” jelasnya. 

Sementara itu, Kecamatan Gunung 
Anyardibantu Polsekdan Koramil Rung- 
kutmelakukansosialisasikepadamasya- 
rakat tentang perilaku hidup bersih dan 
sehat(PHBS), terutama kepada para pe- 
dagangpasardi Gunung Anyar, 

Camat Gunung Anyar Anna Fajriatin 
menerangkan, sosialisasi dilakukan di 
tigapasar yangberbeda.Yakni, Pasar Gu- 
nungAnyar, Pasar New Gedrek Rungkut 
Menanggal IV,serta Pasar Depo Rungkut 
Menanggal Harapan. "Kami berikan edu- 
kasi soal cuci tangan yang benar sekaligus 
memberikan maskerkepada warga, ucap- 
nya kemarin (3/4). 

Setidaknya ada 100maskerkain yang 
dibagikan kepada pedagang. "Kami 
menggalakkan social dan physical 
distancing. Tiga pilar sudah berko- 
mitmen untuk itu, katanya. 

Anna melihat, salah satu problem saat 
Ini terletak pada kesadaran masing- 
masing. Karena itu, forum koordinasi 
pimpinan kecamatan (forpincam jterus 
menggalakkan edukasi kepada masya- 
rakat Sekali forpincam terjun, biasanya 
ada30 personelyangikut. "Kami laku- 
kan secara bergantian dengan petugas 
lain. Semua kelurahan kami sasar,” 
ujarnya. (gal/Jar/c12/dto) 





THP KENJERAN 
Tunggu Arahan Dinas Pariwisata 


SURABAYA, Jawa Pos - Pemkot Surabaya belum bisa 
memastikan kapan tempat wisata dibuka kembali Salah 
satunya, UPTD Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. 
Kemarin (3/4) lokastitu masih ditutup untuk umum. 
Berdasar informasi yang terpampang di loket pembaya- 
ran karcis, THP Kenjeran tutup hingga besok (5/4). 

"Belum tahu apakah dibuka lagi Minggu (5/4). 
Menunggu arahan dari atas, ujar Kepala UPTD THP 
Kenjeran Saidatul Mahruna. Dia mengatakan hari ini 
akan melakukan konfirmasi ke Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) Surabaya. Jika ada pengumu- 
man lanjutan, bisa segera kami pasang” katanya. 

Saidatul mengungkapkan, hingga saatini, penutu- 
pan berjalan dengan baik. Para pedagang di tempat 
wisata tidak diizinkan berjualan untuk sementara 
waktu. Ada 252 pedagang Mereka merupakan 
penjual makanan dan minuman. "Ini dilakukan 
untuk mencegah persebaran virus korona. Penera- 
pan soctal dan physical distanctng” tuturnya. 

Penutupan itu berimbas pada para pedagang Mereka 
tidak bisa berjualan dilokasi itu untuk sementara waktu. 
Mereka memilih mengambil barang, lalu menjualnya 
keluar THP Kenjeran. "Ada yang menjual makananserta 
kerupuk. Takur basi dan lapuk" ucapm 

Hingga saat ini, banyak pedagang yang bertanya 
kapan penutupan itu berakhir. Mereka ingin segera 
berjualan. Sebab, berjualan di wisata pantai tersebut 
merupakan sumber pendapatan utama mereka. DI 
hari biasa ada 500-1-000 orang yang berkunjung Saat 
akhir pekan, angkanya melonjak jadi 3.000 orang, 
Alhasil, dengan penutupan ini, sumber pendapatan 
pedagang berkurang” Jelasnya. (Jar/c20/dto) 





SEHARUSNYA 
MINGGU 
BUKA: Saldatul "... 
Mahruna 
menunjukkan NN 
batas waktu 
penutupan 
THP Kenjeran 


kemarin. Ng 


BMKG 


Peralihan Musim, Imbau 
Nelayan Waspada Melaut 


SURABAYA, Jawa Pos - Musim hujan diprediksi 
selesai April. Awal bulan ini musim kemarau mulai 
terjadi di Surabaya. Oleh karena itu, Badan Meteoro- 
logi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim 
Tanjung Perak mengimbau masyarakat waspada 
cuaca ekstrem. Terutama untuk para nelayan yang 
hendak melaut sepert di Pantai Kenjeran. 

Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Fajar 
Setiawan mengatakan, saat ini terjadi peralihan musim 
hujan ke musim kemarau. Ada beberapa halyang perlu 
diperhatikan para nelayan ketika melaut. "Pertama, 
perubahan cuaca yangmendadak. Hujan disertai petir. 
Juga angin kencang” ujarnya kemarin (3/4). 

Dia memperkirakan kondisi itu terjadi di area Selat 
Madura lantaran mempertemukan antara angin darat 
dan angin laut "Tapi, untuk gelombangsebenarnya 
aman. Cuacanya saja yang bisa berubah mendadak. 
Para nelayan perlu waspada" ucapnya. 

Tarmiji, nelayan asal Cumpat Gang IX, menerangkan 
bahwa pada April seperti sekarang cuaca kerap tidak 
terduga. "Saya pernah melaut terkena angin kencang. 
Tapi, karena sudah pengalaman, perahu bisa saya 
amankan," paparnya. Cuaca buruk itu umumnya 
terjadi di radius 900 meter sampai 1 km dari pesisir ke 
arah Selat Madura. (jar/c6/dto) 


Rutin Laporkan Kondisi Penghuni Kos 


Perangkat RT/RW 
Sosialisasikan Pembatasan 
Masuk Surabaya ke Pendatang 


SURABAYA, Jawa Pos - Warga 
luar Surabaya diimbau untuk se- 
mentara waktu tidak masuk Kota 
Pahlawan. Halituturutdisostalisa- 
sikan perangkatRT/RWke penda- 
tang Harapannya, melalui pence- 
gahan dari kampungitu, perseba- 
ran Covid-19 bisa di 

Kemarin Ketua RV 
Kalijudan, Bakir mendatangi 
satu per satu kos-kosan dan kon- 
trakan yang ada di wilayahnya. 
Dia menyosialisasikan kepada 
warga soal Imbauan untuk tidak 
masuk ke Surabaya. 

Di kawasan tersebut banyak 
warga nonpermanen. Total, ada 
lebih dari 30 tempat kos dengan 
berbagai ukuran. Ada yanguntuk 
satu orang, bahkan keluarga. 

Asalnya pun beragam. Mulai 
Jawa Timur hingga luar Pulau 
Jawa. “Rata-rata penghuni kos 
di sini kerja di diler, pembantu, 








PENDUDUK NONPERMANEN: Bakir (kiri) dan Yongky Kuspriyanto 
mendata dan memberikan sosialisasi kepada warga pendatang tentang 
pembatasan masuk Surabaya kemarin. 


dan pekerja lepas,” ujar Bakir. 
Karena itu, penting bagi diauntuk 
memberikan imbauan tersebut 
Pihaknyasudah menjalankan pro- 
tokol kesehatan Yakni, setiap pen- 
datang yang pulang wajib lapor ke 
RT. "Kami minta lapor ke RT seka- 
ligus periksa ke puskesmas dulu. 
Apalagi, sekarangadatmbauan un- 
tuk tidak masuk Surabaya, kami 
beritahukan ke mereka" jelasnya. 





Bukan itu saja, RT juga secara 
rutin diminta untuk melaporkan 
kondisi kos-kosan yang ada di 
wilayah masing-masing Apakah 
ada penambahan penghuni atau 
sudah pulang dan balik lagi. 
"Kebersihan kami Jaga betul. 
Kami sediakan titik cuci tangan 
ditiap RT. Seminggu sekali juga 
kami semprot” tambah Ketua 
RT2, RW5, Rahmad. 





Sementara itu, hampir tiap hari 
lurah di Surabaya Timur menda- 
patkan laporan dari warga terkait 
Covid-19, Entah kegiatan soalpen- 
cegahan maupun kekhwatiran 
masyarakat.Selama penanganan 
pandemitersebut, kelurahan men- 
Jadi tempat posko siaga dalam 
pencegahan virusitu. 

Mulai penyemprotan di setiap 
wilayah yang setiap hari dilaku- 
kan petugas. Kemudian, layanan 
yang tetap membutuhkan kon- 
sultasi langsung, kelurahan juga 
masih membuka pintu. 

Sekarang wadulan yang dite- 
Hima lurah bukan hanya soal 
layanan. Namun, juga kekhawa- 
tiran warga yang terkadang ber- 
lebihan. Kalau sudah begini 
kelurahan harus turun tangan. 

Misalnya, yang dialami Lurah 
Kalijudan Yongky Kuspriyanto 
Wibowo, Dia sering mendapat- 
kan wadulan tersebut. "Banyak 
yang sakit flu sedikit langsung 
lapor ke kami” ujarnya 

Yongky mengatakan, saat ber- 
temu dengan warga yang seperti 





Itu, langkah pertamayang dilaku- 
kan adalah merujuknya ke puske- 
smas Jadi, mereka mendapatkan 
pemeriksaan oleh petugas kese- 
hatan. "Memang saat seperi ini 
yang takut bukan yang sakit saja, 
warga dan lingkungan sekitarnya 
Juga ikuttakut” jelasnya. 

Aduan lain yang perah dia te- 
Tima adalah kedatangan warga 
yang pernah berkunjungke zona 
merah di Jawa Barat Saat pulang, 
masyarakat sekitarmenolakorang 
itu untuk masuk kampung, Me- 
reka khawatir jika yang bersang- 
kutan membawa virus. 

Akhirnya, kelurahan merujuk 
orang tersebutuntuk ke puskes- 
mas lebih dulu. "Dipantau oleh 
puskesmas untuk isolasi diri 
selama 14 hari. Sementara itu, 
kami menjelaskan bahwa pro- 
sedur kedatangan sudah dila- 
kukan screening. Warga pun mau 
menerimanya lagi, tuturnya. 

Menurut dia, saat seperti Ini 
tugas kelurahan juga merangkap 
sebagai pelurus informasi bagi 
penduduk. (gal/c25/dto) 

















SUDAH JALANI PEMERIKSAAN: Direktur Kemahasiswaan Imam Abadi memberikan 
pengarahan sebelum melepas mahasiswa ITS yang pulang kampung kemarin. 


ITS Beri Fasilitas Mudik Gratis 


Mahasiswa Harus Dinyatakan Sehat 


SURABAYA, jawa Pos - Kondisi pan- 
demi Covid-19 membuat para maha- 
siswa perantauan sulit pulang kampung. 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(TTS) pun memberikan fasilitas wanspor- 
tasi untuk memudahkan mahasiswa mu- 
dikkekampunghalaman masing-masing. 
Namun, syaratnya, para mahasiswa ter- 
seburharus dinyatakan sehat oleh rumah 
sakitatau klinik kesehatan. 

Ketua Satuan Tugas Direktorat Kemaha- 
siswaan (Ditmawa) untuk Bantuan Trans- 
portasi Mudik Mahasiswa (Duta Muda) 
Arief Abdurtakhman mengatakan, saatini 
TTS memutuskan meliburkan mahasiswa 
dikampus.Itu merupakan langkah pence- 
'gahan persebaran Covid-19. Sebagian ma- 
hasiswa pun sudah memutuskan pulang 
ke kampung halaman masing-masing. 

Namun, masih ada 2.000 mahasiswa pe- 
rantau yang bertahan di sekitar lingkungan 
kampus ITS Tim Duta Muda pun berupaya 
membantumemfasilitasi mahasiswaperan- 


tautersebut untuk mudik ke kampunghala- 
man. "Kami harus menyusun langkah stra- 
tegis dan komprehensif dalam pelaksanaan 
mudik gratistersebut" katanya. 

Arief mengungkapkan, 46di antara 2.000 
mahasiswa perantau yang telah terdata 
ingin pulang dengan menggunakan ken- 
daraan umum. Mereka lantas difasilitasi 
dengan kendaraan dari ITS. Mereka akan 
diantarkan sampai rumah. "Namun, akibat 
kondisi yang kurang begitu bagus, sekarang 
hanya tersisa 17 mahasiswa yangmengik- 
uti program Duta Muda, ucapnya. 

Arief menegaskan, kegiatan tersebut tidak 
menentang kebijakan pemerintah tentang 
imbauan untuk tak mudik dulu. Sebelum 
diantar pulang, para mahasiswa itu telah 
diperiksa melalui selfassessment. Kemu- 
dian, dilakukan verifikasi oleh Medical 
Center ITS. Juga ada pengesahan oleh 
Ditmawa ITS. "Kami juga mengarahkan 
mahasiswa untuk membawa surat peng- 
antar kesehatan yang telah lolos validasi 
Medical Center ITS dan Ditmawa, ung- 
kapnya. (ayu/c20/dto) 


Ubaya Bagikan Hand Sanitizer dan Masker 


SURABAYA, Jawa Pos - Kebutuhan mas- 
ker dan hand santtizer di masyarakat be- 
gitu tinggi. Dua produk itu pun kini men- 
jadi barang langka dan harganya melam- 
bung tinggi. Karena itu, Universitas Sura- 
baya (Ubaya) ikut melakukan aksi sosial 
dengan membagi-bagikan maskerdan hand 
Santtizer kepada warga disekitar lingkungan 
kampus kemarin (3/4). 

Bantuan masker dan hand sanittzerter- 
sebut merupakan buatan dosen, maha- 
siswa, serta karyawan. Kegiatan itu meru- 
pakan gerakan #UBAYAforindonesia dalam 
menghadapi wabah Covid-19. 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh 
Rektor Ubaya Benny Lianto tersebut 
berlangsung di Bala! RW 3 Bakung Jalan 
Raya Tenggilis. Bantuan diserahkan ke- 
pada ketua RT/RW, kemudian disalurkan 
kepada warga yang membutuhkan. Sa- 
sarannya empat RW, yakni RW 3, 4, 7, 
dan'8 dengan total 24 RT. 

Benny mengatakan, aksi nyata untuk 
menghadapi Covid-19 tidak sekadar mem- 
bagikan masker dan hand sanitizer ke- 
pada warga. Ubaya juga memberikan 
edukasi terkait dengan penggunaan mas- 





ker dan hand santttzer yang benar. 
"Sebelumnya, Ubaya membantu te- 
naga medis melalui Pemkot Surabaya. 
Kali ini kami memberikan bantuan ke- 
pada warga dimulai dari lingkungan 
sekitar kampus Ubaya," katanya. 
Benny menuturkan, dalam situasi pan- 
(demi seperti saat ini, sesama manusia ha- 
rus saling peduli dan mengingatkan pen- 
tingnya menjaga kesehatan sertakebersihan. 
"Bukan hanya civitas Ubaya. Kami juga 
ingin semua warga sehat” katanya. 
Mahasiswa fakultas industri kreatif (FIK) 
menjadi relawan untuk membuat mas- 
ker dari kain. Sementara itu, mahasiswa 
fakultas farmasi (FF) bersama dosen dan 
karyawan membuat 800 botol hand sa- 
nitizer. "Satu botol hand sanitizer yang 
dibuat berisi 250 mililiter” tambahnya. 
Menurut Benny, hand sanitizer yang 
dibuat juga mengandungformula dengan 
bahan antiseptik sesuai standar World 
Health Organization (WHO). "Maskerdan 
hand santtizer ini sangat penting dalam 
kondisi saat ini. Khususnya bagi warga 
yang belum bisa menjalani work from 
home (WFH), katanya. (ayu/c15/dto) 


STANDAR WHO: 
Wakli Rektor 

II Ubaya Dr 
Christina Avanti 
menata hand 
Sanitizer di Balal 
RW3 Bakung, 
Tenggilis Meloyo, 
yangakan 
dibagikan ke 
warga kemarin. 





COVID-19 


Pasang Bilik Sterilisasi 
di Sentra PKL Indrapura 


SURABAYA, Jawa Pos - Pandemi virus korona atau 
Covid-19 membuat pelaku UMKM di Kota Surabaya 
kalang kabut. Mereka takut berjualan plus peminat 
produk mereka semakin berkurang. Di Sentra PKL 
Indrapura, banyak pedagang yang gulung tikar. 
Pemerintah pun membantu memulihkan pendapatan 
pedagang dengan cara memasang bilik sterilisasi. 

Alat anyar dipasang dan diuji coba kemarin (3/4). Bilik 
dipasang di pintu masuk sentra PKL. Petugas 
menyiapkan tandon berkapasitas 550 liter untuk 
menampung cairan disinfektan yang akan disemprotkan 
ke setiap pengunjung. 

" Nanti tempat penampungan air diisi ulang oleh petugas 
PMK atau DKRTH Kota Surabaya, kata Supari, petugas 
dari DPRKP CKTR Kota Surabaya. Dia menjelaskan bahwa 
keberadaan bilik akan dipantau. Harapannya, masyarakat 
bertanggungjawab dalam memanfaatkannya. 

Bendahara Paguyuban Pedagang Sentra PKL Indrapura 
Yuliati menyambut baik adanya bilik. Harapannya, alat 
tersebut mendorong ramainya kembali tempat berjualan. 
"Sejak adanya korona, sentra memang cenderung sepi, 
kata Yuliati. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya ada 30 
pedagang yang berjualan di sentra. Jumlahnya terus 
menyusut Saatini tinggal 16 orang yang masih bertahan. 

Nah, adanya pengurangan pembeli juga dirasakan 
Yuliati, Jumlah pembeli yang biasanya mencapai 100 
orang turun drastis. Saat ini hanya ada 20 orang yang 
mampir ke warung Yuliati setiap hari. "Ini juga imbas 
pembatasan Jam operasional. Sekarang hanya sampai 
Jam 19.00, tandas Yullati. (hen/c7/any) 











UNTUK UMUM: Pekerja memasang bilik penyemprot disintektan 
untuk pedagang dan pengunjung Sentra PKL Indrapura kemarin. 


KRIMINALITAS 


Bawa Motor Curian, 
Bahrul Dihajar Massa 


SURABAYA, Jawa Pos - Bahrul Ulum hanya bisa 
menangis dan merengek kesakitan saat digiring ke 
Mapolsek Kenjeran kemarin sore (3/4). Dia ditangkap di 
pintu gerbang Jembatan Suramadu saat hendak 
melarikan diri ke Madura, Amuk massa membuat wajah 
pria 23 tahun tersebut babak belur. 

"Ampun, Pak, aku duduk maling, Aku nggak ero 
Opo-opo, ucap Bahrul sambil menangis di halaman 
Mapolsek Kenjeran. Meski mengaku bukan maling, 
Bahrul mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat 
bernopol L 2236 D9 yang dikendarai merupakan hasil 
curian. Dia menyebut dua temannya, Alfan dan Asmat, 
sebagai pelaku. Alfan bertugas memantau situasi, 
sedangkan Asmat menjadi eksekutor. 

Dua orang itu meminta Bahrul membawa sepeda motor 
tersebut ke Madura. Jika sudah terjual, Bahrul akan 
mendapat upah Rp 600 ribu. Karena butuh uang, tawaran 
Itu pun diterima. "Alfan dan Asma juga ikut ke Madura. 
Tapi, mereka menggunakan sepeda motor yang berbeda," 
ujarnya. Yang tidak diketahui warga Jalan Tenggumung 
Wetan tersebut, Bimo Bagus, pemilik motor, sudah 
memprediksi rencana itu. 

Bimo menjelaskan, sepeda motor tersebut hilang pukul 
12,30 saat diparkir di depan rumah. Mengetahui sepeda 
motornya raib, bersama teman-temannya, Bimo mencari 
dengan menyisir kampung, Pria 18 tahun tersebut lantas 
berinisiatif untuk mencegat pelaku di pintu masuk 
Jembatan Suramadu arah Madura. Sebab, pelaku 
biasanya melarikan diri ke wilayah tersebut 

"Kebetulan banget di pintu gerbang (Jembatan 
Suramadu) ada pos penjagaan TNI. Saya pun langsung 
lapor ke anggota kalau sepeda motor baru saja hilang. 
Bersama petugas, saya menunggu di pintu masuk 
sepeda motor" ucap Bimo. Benar saja, pukul 14.40 
sepeda motor miliknya melintas di lokasi. Sebelum 
Bahrul sampai di pintu masuk Jembatan Suramadu, 
Bimo dan teman-temannya berteriak maling. 

Merasa ketahuan, pelaku masuk ke perkampungan untuk 
melarikan diri. Namun, karena massa sudah berkumpul, 
pelaku terkepung, Warga pun tidak bisa menahan emosi. 
Bogem mentah berkali-kali mengenai wajah pelaku hingga 
babak belur. Tidak mau ada korban jiwa, petugas pun 
menggiring pelaku ke Polsek Kenjeran. (tan/c15/any) 











SEPMAMMUR ADI LAMA POS 


BONYOK: Bahrul Ulum digelandang ke Mapolsek Kenjeran kemarin. 








ML KUE OLI 


NORTH HERITAGE 


Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 18 





DIBATALKAN: Akibat pandemi Covid-19, acara haul akbar yang rutin diselenggarakan tiap tahun kall Ini terpaksa ditiadakan. 


Hindari Kerumunan, Tiadakan 
Haul Agung Ke-643 Sunan Ampel 


Pedagang Kecewa, 
tapi Tak Protes 


SURABAYA, Jawa Pos - Haul 
Agung Sunan Ampel selalu di- 
tunggu-tunggu umat Islam di 
seluruh Indonesia. Namun, gara- 
gara pandemi Covid-19, acara 
akbartersebut terpaksa ditiadakan 
tahun ini. Panitia memilih untuk 
tidak menggelaracara demi men- 
Jaga kesehatan masyarakat. 

Tidakadanya haulagungdisam- 
peikanoleh pengurus Yayasan Masjid 
“AgungSunan Ampel melahu berbagai 
media. Salah satunya spanduk yang 
dipasangdikompleks tempatibadah. 
Melaluispanduktersebut pengurus 
masjid memberitahukan bahwa 
penjadaan Haul AgungKe-643Sunan 
Ampel didasarkan pada maklumat 
pemerintah terkait peminimalan 
persebaran Covtd-19. 

Ketua RW 3 Kelurahan Ampel 
Umar AlAskhabari mengakusudah 
mendengar informasi tersebut. 
Dia mendukungnya. “Inimemang 
sulit diterima. Namun, tujuannya 
demi kebaikan masyarakat” kata 
Umar kemarin (3/4). 

Dia menjelaskan, rencananya, 
haul digelar awal bulan ini 
Taksirannya mulai 7 April. Ada 
berbagal agenda yang dislapkan 
panitia. Selain pengajian, ada 
doa bersama dan festival kuliner. 

"Seluruhnya dipastikan ditia- 








akan. Itusesuai dengan instruksi 
pemerintah, jelas Umar. Pria 
tersebutmengungkapkan, tidak 
adanya haul bakal berdampak 
kekecewaan masyarakat Terutama 
pedagang yang berjualan di sekitar 
Masjid Agung Sunan Ampel. 
Umar mencatat, sedikitnya ada 
200 pedagang yang biasanya mem- 


bukalapak saathaul. Mereka bukan 
saja warga Ampel Ada pedagang 
yang datang dari luar daerah. 
Selama ini perayaan haul jadi 
kesempatan mengais rezeki.Sebab, 
padamomenituadapuluhanribu 
orang yang berkumpul di Ampel 
Mereka bergantian sowan kemakam 
Sunan Ampel selama seminggu. 


Pezlarah berasal dari luar daerah. 

Marsini, pedagang kurma, juga 
mengakusudah mendengar pe- 
niadaan haul agung. Dia kecewa. 
"Tapl,kamitidakakan protesdan 
menerima keputusan tersebut 
Sebab, tujuannya baik” katanya. 

Menurut perempuan yang 
berusia 41 tahun tersebut, pen- 


AKMMODBAMJAMA Pop 


dapatannya selalu melonjaksaat 
haul. Pada hari biasa, rata-rata 
dia menjual 10 kilogram kurma. 
Pendapatannya naik empat kali 
lipatsaat haul." Coba hitung saja 
Jika yang terjual kurma azwa de- 
ngan harga Rp500ribu per kilo- 
gram. Pasti ada untung besar," 
ujarnya. (hen/et 1/any) 


Batasi Jamaah Luar Kota, Tutup Sebagian Akses keMasjid 


SALAT Jumat berjamaah di 
Masjid AgungSunan Ampel tetap 
berjalan kemarin (3/4). Namun, 
pelaksanaannya sedikit berbeda 
dari sebelumnya. Untuk kali 
pertama, polisi mulai menerapkan 
physical distancing dengan 
menutupsebagian akses kemasjid. 

Untuk memasuki masjid, jamaah 
hanya diperbolehkan lewat pintu 
utama di Jalan Nyamplungan. 
Sebab, polisi menutup seluruh 
akses lain ke masjid. Termasuk 
Jalan Petukangan yang kerap 
dimanfaatkan masyarakat dari 
luar Surabaya. 

Penutupan dilakukan dengan 
membentangkanspanduk Adapolisi 
yang menghalau setiap kendaraan 
yang akan masuk. “Pogram ini 
(physical distancing, Red) cuma 
diterapkan hari Jumat Waktunya 
pukul 09.30-13.00” kata Kapolsek 
Semampir Kompol Aryanto Agus. 

Dia menjelaskan bahwa kebi- 





BANTUAN: Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Styaningrum dan Dandim 0831 
Surabaya Timur Letkol Inf Agus Faridlanto membagikan sembako kepada Abdul Jafar. 


BOMBOMIAMA POS 


DILARANG MASUK: Petugas menutup salah satu akses menuju Masjid 
Ampel kemarin. Ini untuk membatasi pengunjung dari luar kota. 


Jakan polisi sudah dikoor- 
dinasikan dengan banyak pihak 
Termasuk tokoh masyarakat di 
Kelurahan Ampel. Aryanto me- 





nambahkan, penutupan akses 
diterapkan untuk membatasi 
Jamaah dari luar kota. Hal itu 
bertujuan untuk mencegah 


persebaran Covid-19, "Tidakada 
penutupan masjid. Masyarakat 
masih bisa salat berjamaah setiap 
hari? tegas Aryanto, 

Pembatasan jamaah dinilai 
penting. Sebab, selama ini jumlah 
peserta salat Jumatdi Ampelcukup 
banyak Taksirannya sampal 5 
ribuorang. Sebagian besarjamaah 
berasal dari luar Surabaya yang 
kebetulan sedang berziarah ke 
Makam Sunan Ampel. 

Adanya penutupan berimbas 
pada membeludaknya kendaraan 
di Jalan Nyamplungan. Kondisi 
tersebut lantasdimanfaatkan para 
Jukir nakal. Mereka menarik uang 
parkir seenaknya. Tarif parkir 
kendaraan roda dua berdasar 
aturan hanya Rp 2ribu. Ada jukir 
yang meminta hingga Rp4 ribu. 
Yang bikin kesal lagi, sebagian 
secara sengajatidak memberikan 
karcis parkir kepada pemilik 
kendaraan. (hen/c6/any) 





SEKALIGUS: Anggota Polsek Bubutan memberikannasi bungkus sekaligus menyemprotkan 
disinfektan kepada para pengemudi ojek onilne. 





Peduli Sesama, Bagi Sembako dan Nasbung 





SURABAYA, Jawa Pos - Guna meri- 
ngankan beban para pedagang yang 
terdampak pembatasan sosial akibat pan- 
demi Covid-19, Polres Pelabuhan Tanjung 
Perakmembagikanpaket sembako kepada 
beberapa pedagang di wilayah Surabaya 
Utara kemarin. Salah satuarea yangdikunjungi 
adalah Jembatan Suramadu, Kenjeran. 
Paket sembako berisi tepung terigu, 
minyak goreng gula, beras, dan mi instan. 
Selain membagikan sembako, Kapolres 
Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis 
Styaningrum yang ditemani Dandim 0831 
Surabaya Timur Letkol Inf Agus Faridianto 


Juga mengimbau pedagang tetap mene- 
rapkan physical distancing 

"Sebanyak 500 sembako kami bagikan. 
Tidak hanya terhadap pedagang di 
Jembatan Suramadu. Melainkan merata 
diwilayah hukum Polres Pelabuhan Tan- 
jung Perak, kata Ganis. Dia mengatakan, 
pembagian sembakoakan terus berlanjut. 
Itu bergantung padasitusasi yang terjadi 
di lapangan. Perwira berpangkat dua 
melati di pundaktersebutberharapsem- 
bako yang diberikan dapat meringankan 
beban para pedagang. 

Sementara itu, Abdul Jafar selaku peda- 


gangdi Jembatan Suramadu merasa ber- 
syukuratas bantuan yang diberikan aparat 
petugas kepolisian. Pria berusia 66tahun 
tersebut mengakusejak pandemiCovid-19 
terjadi, pendapatannya merosot tajam. 
Yang tadinya sehari bisa mengantongi Rp 
100 ribu-Rp 200 ribu dari hasil penjualan 
minuman segarkini setengahnya pun tidak. 

Sementara itu, kegiatan berbagi juga dila- 
kukan anggota Polsek Bubutan kemarin. 
Merekamembagikan ratusannasi bungkus 
(nasbung) sekaligus menyemprotkan 
disinfektan kepada pengemudi ojekonline. 
Mereka bekerja sama dengan komunitas 


suporter Bonek Paslenk, Tembok Dukuh. 
Totalada 150 bungkusnasi bungkus yang 
dibagikan kepada pengemudi ojek online. 
" Mereka kami semprot disinfektan, baru 
dikasih nasbung,” kata Kanitbinmas Polsek 
Bubutan Ipda Muji Harianto. 

Selain pembagian nasi bungkus danste- 
rilisasi kendaraan, pihaknya juga menyam- 
paikan maklumat dari Kapolri tentang 
kepatuhanterhadap kebijakan pemerintah 
dalam penanganan persebaran Covid-19. 
"Maklumat itu penting, Tapi, kami juga 
mengupayakan agar ojol tetap nyaman 
bekerja” ungkapnya. (lan/zam/c6/any) 





METROPOLIS 


SOUTH METRO 








Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 19 


MASIH BERPOLEMIK: Deretan bangunan tersebut terdampak proyek pelebaran frontage road Wonokromo. 


Separo Warga Setuju Ganti Rugi Bangunan 


Terdampak Pelebaran 
FR Wonokromo 


SURABAYA, Jawa Pos - Pem- 
bebasan persil terdampakproyek 
pelebaran frontage road (FR) 
Wonokromo belum bisa dika- 
takan tuntas, Sebagian warga 
masih menolaktanah milik me- 
reka diklaim aset Perusahaan 
Daerah Pasar Surya (PDPS). Pro- 
sespenyelesatan masih panjang, 

Direktur Teknik PDPS Muhi- 
buddin mengatakan, saat ini 
proses ganti rugi bangunan ter- 
sebut telah ditangani pemkot. 


Uang ganti rugi juga dikonsinyi- 
sikan ke pengadilan negeri. Se- 
telah itu, dilanjutkan proses 
eksekusi. "Detatl eksekusinya 
bisaditanyakan kepemkot, ucap- 
nya. "Yangjelas, ada warga yang 
setuju, tapijuga masih adayang 
menolak dengan ganti rugi yang 
ditawarkan pemkot” lanjutnya. 

Jumlah antara yang menolak 
dan setuju /ifty-lfty. Berdasar 
catatan PDPS, diarea itu ada 31 
stan. Lahan tersebut memang 
milik PDPS. Sementara itu, 
sebagian warga juga mengklaim 
mempunyat bukti surat kepemi- 
likan tanah. "Yang belum setuju 








ya monggo menyelesaikannya 
ke proses hukum," tuturnya. 
Muhibuddin mengatakan, 
area tersebut rencananya me- 
mangdigunakan pemkot untuk 
pelebaran FR Wonokromo. Dari 
existing jalan saat ini ditarik 
mundur ke baratselebar 5 meter. 
Saatini baru proses pembebasan 
bangunan. "Artinya, yang bakal 
diganti rugi bangunan dulu. 
Sementara untuk persil, 
pembebasannya akan dibahas 
lebih lanjut” lanjutnya. 
Apakah PDPS juga mendapat 
ganti rugi dari pemkot? Muhi- 
buddin menjawab untuk ba- 


ngunan tidak. Namun, untuk 
persi, bisajadi PDPS dapat. "Tap! 
belum tahu. Tunggu perkem- 
bangan lebih lanjut” tuturnya. 
Sebelumnya,tujuh warga pemilik 
persil melayangkan gugatan ke 
pengadilan negeri. Mereka 
menggungat keputusan itukarena 
merasatidakdfibatkanoleh PDPS 
terkaitdengan penggunaan persil 
di area tersebut. Warga tidak 
sepakat dengan besaran konsinyasi 
yang telah ditetapkan pemkot. 
Mereka juga menolak rencana 
pemkot mengeksekusi hunian 
yang mereka tinggali selama 
puluhan tahun. (elo/c6/at) 








KESEHATAN 


ME FONAMANGANA POS 
DETEKSI KORONA: Tenaga medis RSIS Ahmad Yani memeriksa 
warga dengan menggunakan APD. 


Terima Bantuan APD 
untuk Nakes Garda Depan 


SURABAYA, Jawa Pos - Alat pelindung diri (APD) 
sesuai standar menjadi perlengkapan yang begitu 
penting, Terutama bagi tenaga kesehatan (nakes) pada 
masa pandemi korona seperti saat ini. Kelangkaan APD 
yang sempat terjadi pun membuat banyak rumah sakit 
(RS) panik. Namun, bantuan yang mengalir dari berbagai 
pihak ternyata mampu mengurangi kepanikan tersebut, 

Bantuan APD itu salah satunya mengalir di RS Islam 
Surabaya (RSIS) Ahmad Yani. Wakil Direktur Pelayanan 
Medis RSIS Ahmad Yani drg Laily Rachmawati SpPerto 
mengungkapkan, bantuan yang masuk dari individu 
maupun instansi atau lembaga mayoritas berupa 
masker, face shteld, kacamata pelindung yang terbingkai 
satu set dengan baju pelindung sebanyak 12 pasang. 
Semua akan dimanfaatkan untuk menunjang keamanan 
tenaga medis. Terutama yang ada di garda depan 
melawan Covid-19 

"Untuk baju pelindung dan masker N95 terutama 
disimpan untuk nakes di ruang isolasi IGD, ruang isolasi 
Covid-19, dan kru ambulans yang merujuk pasien 
dalam pemantauan (PDP), katanya kemarin (3/4). 

Saat ini semua dokter dan perawat di IGD dan semua 
poliklinik sudah dilengkapi APD. Bajunya berupa kain 














tebal yang bisa disterilkan ulang. (hay/c15/al) 


|. Jawa Pos 


Bata P 
Uma Kap PKN Sa 


-— Pasa 





mna ng Jetasaia 





forponennoa 
ng | 


Saluran A. Yani serta 
Jemursari Rawan Mampet 


SURABAYA, Jawa Pos - Di 
tengah pandemi korona, pemkot 
terus berupaya mengurangi ge- 
nangansaat hujan deras turun. 
Salah satunya menurunkan tim 
khusus untuk membersihkan 
sampah saluran. Terutama di 
area yang dianggap rawan. Mi- 
salnya, sekitar jalan Ahmad Yani 
dan Jemursari. 

Dengan menggunakan jaring, 
tmkhususdart dinas kebersihan 
danruangterbukahijau (DKRTH) 
itumemasukigorong-gorongyang 
sempit.Satu persatu sampah plastik 
berhasil diangkat dari lubang 
sedalam 1,5meter.Sampah tersebut 
akan menyumbat saluran at ketika 
hujan turun. Akibamya, muncul 
genangan di jalan raya. 

Kepala Bidang Kebersihan dari 
Dinas Kebersihan dan Ruang 


Arif Rusman menuturkan, tim 
patroli kebersihan saluran setiap 
hariturun kelapangan. Pihaknya 
pun sudah membuat peta lokasi 
rawan terjadinya genangan. 
"Paling tidak kami tahu saluran 
mana yangbanyaksampahnya” 
ucapnya kemarin sore. 

Ada beberapa lokasi saluran 
yang dianggap menjadi tik ma- 
salah terjadinya genangan. Mi- 
salnya, di sekitar persimpangan 
Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, 
hingga sekitarJemursari. Menurut 
Arif, petugas di sana kerap 
menemukansampah yangcukup 
banyak. Mulaibungkusmakanan 
hingga botol plastik. Sampah 
tersebut memicu tersumbatnya 
saluran. Karena itu, untukantisipasi 
hujan yangturun sewaktu-waktu, 
pihaknya membagi tim di beberapa 
titik (omy/c15/al) 


ANTISIPASI GENANGAN: Tim khusus gorong-gorong membersihkan 
saluran alr di kawasan Ahmad Yani kemarin. 


klan | 






AK Pakan 













Dispendik: Nilai 
Rapor Fair dan 
Tak Bisa Diubah 


Untuk PPDB Jalur 
Prestasi Akademik 


SURABAYA, Jawa Pos- Dinas 
Pendidikan (Dispendik) Sura- 
baya memastikan akan memi- 
nimalkan tindakan tidak fair 
dalam penerimaan peserta 
didik baru (PPDB). Terutama 
melalut jalur prestasi akademik. 
Kabid Pendidikan Menengah 
Dinas Pendidikan (Dispendik) 
Surabaya Sudarminto menga- 
takan, nilairaporsebagaibahan 
pertimbangan PPDBSMP jalur 
prestasi akademik bersifat objek- 
uf "Sebab, mekanisme rapor 
di Surabaya telah menggunakan 
sistem online. Nilai tidak bisa 
diubah, katanya kemarin (3/4). 

Sepertidiberitakan sebelumnya, 
dispendiksedangmematangkan 
perubahantolokukur penerimaan 
jalur prestasi akademik. Yang 
sebelumnya menggunakan nilai 
ujian sekolah (US) kini diganti 
denganndlalakumulasirapordan 
akreditasi sekolah. 

Sudarminto menjelaskan, 
nilai rapor di Surabaya diisi 
sekolah setiap semester. Guru 
mengisi nilai setiap siswa di 
laman rapor online yang dise- 
diakan dispendik “Setelah pengi- 
stan rapor selesai dan dijadikan 
nilai semester, otomatis nilainya 
dikunci" ucapnya. Guru udak 
bisamengubah nilaiyangtelah 


PENILAIAN 
KELULUSAN 


Sebelumnya penilaian murni 
...menggunakan nilai US siswa. 








pe 9 
dengan nilai rapor dan 
akreditasi sekolah. 
Akreditasi sekolah digunakan 
sebagai pertimbangan 





nilai rapor dan 
akreditasi 
menunggu hasil 
konsultasi dengan 
kementerian. 


dimasukkan ke rapor online, 
Rapor online bisa diubah 
ketika penilatan dalam satu 
semester belum tuntas atau 
masih berjalan. Misalnya, ada 
anak remidi, kemudian hasilnya 


berubah dari nilai sebelumnya 
Dengan begitu, nilai bisa diubah. 
Pengubahanitu pun dilakukan 
atas persetujuan dispendik 
Khusus jalur prestastakademik 
SMP yangdijadikan patokan adalah 
nilai rapor lima semester. Mulai 
semester ganjil kelas IV hingga 
nilai semester ganjil kelas VI. 
"Sekarangsudah masuksemester 
genap. Jadi, tidak bisa diubah," 
tuturnya. Dengansistem penilalan 
raporsepertiitu,nllaisiswaakan 
tetapseperticapalanyangmereka 
tempuh selama belajar. 





@ Nilai sikap dan predikat baik 
8 Sudah melaksanakan praktik kerjalapangan | @ 







SISWA SMK 


(PKL) atau praktik kera Industri (prakerin) 

@ Sudah melaksanakan ujian sekolah 

@ Memiliki nilai rapor semester 1-6 yang 
memenuhi krteria ketuntasan minimal (KKM) 

@ Memiliki nila uji kompetensi keahlian (UKK) 
(bagi sekolah yang sudah melaksanakan) 
atau nilai praktik kejuruan semester genap 


. 





(bagi sekolah yang belum melaksanakan UKK) 


Sumber Oia: Pendidikan Jim 


Ditanya soal akreditasi seko- 
lah, Sudarminto mengatakan 
bahwa haltersebut merupakan 
bagian dari langkah dispendik 
untukmenggunakan komponen 
lain dalam penilatan jalur 
prestasi. Sebab, bagaimanapun 
nilai rapor di sekolah satu dan 
yang lainnya berbeda. "Nilai 
tujuh di sekolah A dengan 
sekolah B belum tentu sama,” 
Jelasnya. Karena itu, akreditasi 
sebagai komponen tambahan 
tersebut bertujuan menguatkan. 

Kepala SDN Margorejo 1 Sri 
Kis Untari mengungkapkan, 
untuk mengisi rapor online, guru 
memang diberi waktu. Tidak 
setiap saat dibuka dan diisi nlat- 
nya. "Waktu pengistannya diin- 
formasikan dispendik, tuturnya, 
Dia menjabarkan, pihaknya 
sudah mempersiapkan nilai 
siswa kelas VI.Semuanilai dari 
capaian semestersebelumnya 
Juga diarsip guru. 

Pemerhati pendidikan Uni- 
versitas Negeri Surabaya Martadi 
mengungkapkan, kebijakan 
dispendik mempertimbangkan 
nilairapordanakreditasitersebut 
sudah tepat. Sebab, sesuaidengan 
SE Mendikbud Nomor4 Tahun 
2020tentang Pelaksanaan Kebi- 
Jakan Pendidikan dalam Masa 
Darurat Persebaran Covid-19, 
pengganti US bisa berupa nilai 
rapor akreditasi sekolah, maupun 
prestasi sekolah. (elo/c7/ai) 





Memiliki lembaga sertifikasi 
profesi (LSP) 
Mendatangkan asesor penguji 
dari luar sekolah 
Dilakukan sesuai dengan standar- 
Isasi UKK dan kebutuhan dunia 
Industri 
Tidak dijadikan penentu kelulusan 
Digelar saat pandemi korona, 
dinyatakan sudah berakhir 

OMA MLM Pe 


Penuhi Lima Aspek 
Bisa Lulus SMK 


(DINAS Pendidikan (Dispendik) 
Jatim menetapkan lima kriteria 
utama yang bisa digunakan 
satuan pendidikan tingkat SMK 
dalam meluluskansiswa. Salah 
satunya adalah sikap atau tingkah 
laku dengan predikat baik Se- 
lain itu, siswa tercatat telah 
melaksanakan praktik kerja 
Induseri (prakerin) atau setara 
magang sudah menyelesaikan 
wjiansekolah, dan memiliki rekap 
nilatraporsemesterI hingga VI. 
Satu lagi adalah nilai praktik 
kejuruan semestergenap terakhir 
yang terbaik atau tertinggi. 
Kriteria terakhir merupakan 
pengganti nilai ujian kompe- 
tensi keahlian (UKK) yang 
ditiadakan oleh Kemendikbud 
karena pandemikorona belum 
berakhir. Dalam kondisiumum, 
salah satu syarat tambahan 
kelulusan SMK adalah nilai 
C3alias nilai keahlian atau ka- 
rakteristik. Nilal itu seharusnya 
diambilkan dari hasil UKK yang 
juga memberikan sertifikat 
kompetensi kepada siswa. 
Kabid Pembinaan Pendidikan 


(PP) SMK Dispendik Jatim Suhar- 
tonomengungkapkan, tiap-tiap 
kriteria tersebut tidak diberi bobot 
atau persentase. "Selama siswa 
sudah tercatat mengikuti masing- 
masing dari kriteria itu, maka 
secara otomatis dia sudah bisa 
dinyatakan memenuhi syarat 
kelulusan, katanya. Pasti sekolah 
Juga sudahsiap dengan semua 
persyaratan itu. "Kalaupun ada 
siswayangbelum mengikuti pra- 
kerinkarenasaktt,misalnya,sekolah 
pasti sudah menyuruh untuk 
melakukan prakerin susulan,” 
terangnyakemarin (3/4). Prakerin 
pada jenjangSMK diwajibkansaat 
siswa duduk di kelasXI. 
Suhartono menambahkan, 
penentuannilairapordiserahkan 
kepada sekolah. Sebab, setiap 
satuan pendidikan memiliki kri- 
teria ketuntasan minimal (KKM). 
Hal itu menyesuaikan dengan 
kompleksitas dan daya dukung 
sekolahmasing-masing "Dengan 
begitu, siswa yang memilikinilai 
rapordibawah KKM pun dipas- 
tikan sudah menjalaniremidialias 
ujian pengulangan” lanjutnya. 


LAGU MASPION 
Jatuh cinta kepada MASPION...MASPION hebanggaan dan idoluku 
Musim panas ada kipas angin, AC dan kulkas juga pompa ar 
Musm dingin tetap hangat serta santai kompar rice com Panci segalapun 
lada MASPION bastan INDONESIA. MASPION untuk INDONESIAKU. 





Sementara itu, mengenal ren- 
cana beberapa sekolah untuk 
mengadakanujikompetensisen- 
diri, Suhartono tidak melarang. 
Asal,sekolahsudah menytapkan 
segala hal yang dibutuhkan. 
Misalnya, sarpras asesordariluar, 
hingga koordinasidenganindustri. 
Dia menyebutkan, peran 
industri dalam uji kompetensi 
Juga sangat penting. Mengingat, 
merekalah yang menyerap 
banyaktenaga kerja dari lulusan 
SMK. "Sekolah, yangutamanya 
memiliki lembaga sertifikasi 
profesi (LSP), kalau mau meng- 
gelar uji kompetensi sendiri 
boleh saja, tidak masalah. Asal- 
kan, sifatnya tidak sebagai pe- 
nentu kelulusan, Tapi agarsiswa 
mendapat sertifikat kompetensi 
yang dikeluarkan LSP untuk 
melamar kerja, paparnya. 
Standarnya juga tidak boleh 
dikurangi. Harus berjalan sama 
dengan UKK dan disesuatkan 
dengankebutuhan industi.”Na- 
mun, baru bisa dilaksanakansaat 
pandemi korona dinyatakan sudah 
selesai,” ucapnya. (hay/c11/al) 










ham nga etep 
Manga Karna anti 


HEAD OFFICE - 
Kembang Jepun 38 - 40 
Surabaya 60162. Indonesia 
2 91 ISO ISS, 3531 445 


ngaku semua keluarga dan kawan - kawanku| G2 31 3533 055. 3535 216 
MASPION 


Infohagmaspioncom 


20 | SABTU 4 APRIL 2020 





Bagaimana Orang Tua 
saat Anak Belajar di Rumah? 


VIRUS korona baru (Covid-19) telah melanglang 
buana, Mengganggu aktivitas penduduk di ratusan 
negara. Serangan Covid-19 juga melumpuhkan aktivitas 
perekonomian. Dalam dunia pendidikan, kegiatan 
belajar-mengajar di sekolah pun sampai diganti pem- 
belajaran online di rumah. Bahkan, serangan virus 
korona baru membuat ujian nastonal (UN )di berbagai 
Jenjang dibatalkan. 

Aktivitas belajar dari rumah 
(home learning) mungkin 
diperpanjanglagi. Sebab, Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
memutuskan status keadaan 
darurat bencana akibat Covid-19 
diperpanjang dari 29 Februari 





Oren 
HANDY ARIBOWO ST MM menjadi hingga 29 Mei 2020. 


DosenSTEJEMT Aktivitas belajar dari rumah 
Surabaya (study from home) tingkat SD, 
SMP, dan SMA/K marak menggu- 
EDUCA TOR nakan pembelajaran online. Kebe- 


lap) radaan orang tua menjadi kunci 
keberhasilan siswa. Mereka kini 
menjadi fasilitator. 

Dalam dunia trainingand development, fasllitator berperan 
membantu memudahkan peserta dalam memahamiisi 
atau materi pelatihan. Yang perlu diperhatikan, peran 
fasilitator di sini hanya membantu agar peserta pelatihan 
dapatmenemukan diri sendiri. Mampu mengembangkan 
pengetahuan melalui proses pelatihan, 

Nah, salah satu "godaan" saat pembelajaran dirumah 
adalah orang tua justru menjadi "kunci jawaban" untuk 
setiap tugas anak dari sekolah. Lebih-lebih siswa SD. 
Tentu, hal itu harus dihindari. Sebab, kemandirian 
siswa dalam menuntut ilmu harus diutamakan. Orang 
tua harus tetap cukup menjadi fasilitator. Sang anak 
belajar mandiri di rumah selama pandemi korona, 

Apa saja peran orang tua? Setidaknya ada tiga hal 
Pertama, memberikan panduan kepada anak mengenai 
apa yang harus mereka lakukan. Kedua, selalu mendukung 
kelancaran belajar anakdi rumah. Misalnya, menyediakan 
akses internet yang|ancar. Ketiga, selalu bersedia men- 
dengarkan dan memberikan rasa nyaman bagi anak 
agar dapat belajar dari rumah dengan optimal. 

Secara praktis, peran orang tua sebagai fasilitator 
anak terlihat dalam beberapa sikap. Yaitu, tidak meng- 
gurul atau mendominasi kegiatan belajar. Lebih-lebih 
memaksakan pendapat sendiri. Kemudian, percaya 
pada kemampuan anak. Juga, memberikan kesem- 
patan pada anak untuk mengemukakan aspirasi. Ter- 
masuk menjadi jembatan penghubung antara anak 
dan guru jika terjadi kesulitan. Yang tidak kalah penting 
adalah bersikap empati dan peka terhadap ketidak- 
nyamanan atau kekhawatiran anak 

Tentu, peran orangtua sangat diharapkan mendukung 
efektivitas kegiatan belajar darirumah selama pandemi 
virus korona Ini. Entah sampai kapan. Batas waktunya 
belum ditentukan. (") 

















POLRESTA 


Satreskrim Bekuk Pasutri 
Penjual Jasa Threesome 


SIDOARJO, Jawa Pos - Pasangan suami istri (pasutri) 
JEG dan WT disergap polisi di salah satu hotel di Sedati 
Kamis (2/4). Pasutri asal Jombang tersebut diketahui 
menjual jasa hubungan seks secara threesome. Sudah 
empat kall berbuat mesum. 

Aktivitas cabul JEG dan WT itu terpantau patroli siber 
Polresta Sidoarjo, Sebab, mereka menawarkan jasa di 
media sosial. Polisi terus memantau. Akhirnya, pada 
Kamis sekitar pukul 15.00, mereka diketahui melayani 
seorang pelanggan di hotel. 

Begitu selesal bermesum ria, semua digerebek. Dari 
kamar hotel, disita kondom bekas, tiga kondom sisa, 
dan uang transaksi. JEG mengakul "menjual" istrinya 
kepada lelaki lain, Setelah menyaksikan WT dan lelaki 
lain berhubungan, barulah JEG ikut menyetubuhi 
Istrinya. Si pelanggan harus membayar Rp 600 ribu. 

Kasatreskrim AKP Ambuka Yudha Hardi Putra 
menjelaskan, uang Rp 600 ribu itu akan dibayarkan 
pemesan kepada pasangan tersebut. Ketika diinte- 
rogasi, JEG dan WT mengaku sudah empat kali 
beraksi. Dua kali di Semarang. Satu di Surabay 
satu di Sidoarjo. 

Polresta terus mendalami kasus itu. Ada kemung- 
kinan lebih dari empat kali keduanya melayani 
praktik menyimpang tersebut. Hal itu terlihat dari 
chatting WA di HP pelaku. "Banyak pesanan” 
ucapnya. Polisi menjerat pelaku JEG dengan pasal 
perdagangan manusia, perbuatan cabul, atau praktik 
mucikari. (aph/c9/roz) 





. Dan 














BERPERAN: Murld-murid SMK Negeri 1 Buduran menjahit pakalan untuk alat pelindung diri petugas medis kemarin. 


Rp 114 M untuk Tangani Covid-19 


PU Bina Marga 
Sumbang Rp 72 M 


SIDOARJO, Jawa Pos - Gugus 
Tugas Penanganan Covid-19 
Pemkab Sidoarjo menyepakati 
penambahan dana. Dari Rp 
102,3 miliar menjadi Rp 114 
miliar. Dana tersebut disiapkan 
untuk mengatasi dampak per- 
sebaran virus korona baru itu 
di Kota Delta. 

Tambahan Rp 11,7 miliar 
tersebut merupakan realokasi 
dana dari berbagai pos ang- 
garan di organisasi perangkat 
daerah (OPD). Antara lain, 
dana cukai Rp 6 miliar dan 
dana insentif daerah (DID) 
sekitar Rp 12 miliar. 


Dana cukal: Pembangunan Program mudik 
Rp6 millar tisik trontage road: 
aa - Rp 60 mili 











Insentif 
gi 
Rp12 miliar PUBMSDA: 
pas - | Rp12 
Kegiatan sentra millar 
sepatu Krian: 
Rp450juta 


Sumber: Pemkab Suloorp 


Juga ada realokasi dana untuk 
pembangunan Asik frontage 
road senilai Rp 60 miliar serta 
program kegiatan lain dinas 
pekerjaan umum bina marga 
dansumberdayaair (DPUBMSDA) 
Rp 12 miliar Jadi, dari DPUBMSDA 








Rp12 
millar 


saja, ada Rp 72 miliar. 

Dana untuk mudik bareng juga 
sudah dialihkan ke penanganan 
Covid-19. Jumlahnya Rp 754 
Juta. Selain itu, beberapa OPD 
menggeser kegiatan mereka 
"Prinsipnya, kalau sudah tanggap 


Siapkan Rumah Singgah 


GUBERNUR Jatim Khofifah 
Indar Parawansa meminta 
Pemkab Sidoarjo untuk menyi- 
apkan rumah singgah. Lokasi 
Itu disediakan untuk para pemu- 
dik dari luar daerah yang baru 
masuk Sidoarjo. Digunakan untuk 
Isolasi. Pemkab Sidoarjo menin- 
daklanjuti instruksi tersebut. 

Salah satu yangbisa digunakan 
adalah lokasi di Tulangan. 
Tempatituawalnya direncanakan 
untuk ruang isolasi. Namun, 
sekarang hanya sebatas lokasi 
observasi. Sekaligus rumah 
singgah. “Karena ruang Isolasi 
akan dipenuhi di rumah sakit," 
kata Plt Bupati Sidoarjo Nur 
Ahmad Syaifuddin kemarin. 


Menurut Cak Nur, sapaan Nur 
Ahmad, ruangisolasiakan meng- 
Optimalkan ruang perawatan di 
RSUDSidoarjo. "Kalau perlu, RSUD 
menyiapkan satu lantai khusus 
untuk tempatisolasi,” katanya. 

Cak Nur memaparkan, memi- 
sahkan atau memecah lokasi 
ruang Isolasi itu akan menjadi 
masalah sendiri. Sebab, banyak 
peralatan dan kelengkapan lain 
yang susah dipindahkan. "Jadi 
yangdi Tulangan itu fokus untuk 
observasi selama 14 hari. Juga 
untuk rumah singgah," kata 
lelaki yang juga ketua gugus 
tugas penanganan Covid-19 
Itu. Di sana, ada 38 ruangan 
yang bisa digunakan. 





nd 


Kami tahu betul tenaga 
kesehatan berjuang di 


garis terdepan. Percayalah, kita 
semua berada di belakang Anda. 


Untuk warga Sidoarjo, mari 
patuhi kebijakan pemerintah 
dalam pencegahan persebaran 
Covid-19. Kita harus selektif 
terhadap informasi. Dalam kondisi seperti ini, ada yang 
menebar informasi yang memperkeruh keadaan.” 


RIZA ALI FAIZIN 
Ketua PC GP Ansor Sidoaro 


Dewan Ingatkan soal Frontage Road 


SIDOARJO, Jawa Pos - Penang- 
anan pandemikorona menyita 
anggaran dan tenaga Pemkab 
Sidoarjo. DPRD khawatirpemkab 
tak fokus lagi menuntaskan 
program pembangunan yang 
mendesak Misalnya, pengerjaan 
frontageroad (FR) dan pening- 
katan jalan-jalan yang rusak. 

Wijono, anggota komisi C 
(pembangunan), mengingatkan 
bahwa pemkab juga harus ber- 
gerak menuntaskan FR. Sebab, 
jalan sepanjang 9,2 km itu 
ditargetkan rampung pada 2020 
ini. "Tahun depan sudah bisa 
dilewati, ujarnya. 

Legislator PDIP tersebut meng- 
aku memahaminya. Saat ini 
pemkab berjibaku menangani 


pandemikorona. Virus itu kian 
merebak. Warga yang terpapar 
terus bertambah. Namun, me- 
wujudkan FR tak kalah penting. 
Akses jalan tersebut berfungsi 
memecahkan kemacetan di Jalan 


Raya Waru hingga Buduran. 
Bagaimana solusinya? Pem- 
kab diminta segera mem- 
bentuk tim penuntasan FR. 
"Misalnya menugasi dinas dan 
pejabat khusus untuk menun- 


DITUNGGU: Lokasi frontage road di kawasan Tebel, Gedangan. 





taskan FR,” ucapnya. 

Selama ini, lanjut Wijono, FR 
dikerjakan dinas pekerjaan umum 
bina marga dan sumber daya 
air (DPUBMSDA). Pekerjaan 
pembebasan lahan dan pem- 


bangunan Asik dijalankan bersa- 
maan. Sayangnya, proyek itu 
belum selesat-selesat. Dia memin- 
ta pemkab menugasi asisten 
untuk mengontrolpembangunan. 
"Karena Sekda menangani virus 
korona, Jelasi 





Ketua Komisi C Suyamno menu- 
turkan, FR dirancang sejak 2013. 
Sampai saat ini, jalan yang di- 
tunggu-tunggu Itu belum selesai 
"FR juga termasuk proyek prio- 


Titas nasional,” ungkapnya. Su- 
yarno juga menilai banyak jalan 
rusak yang belum diperbaiki. 
Misalnya, Jalan KH Ali Mas'ud. 
Sudah satu bulan ruas tersebut 
dipenuhi lubang. 

Sementara itu, Plt Kepala 
DPUBMSDA Yudhi Kartikawan 
menuturkan bahwa pembang- 
unan akses rusak dan FR bakal 
segera berjalan. Pengerjaan FR 
menunggu penetapan lokasi 
"Pembangunan jalan masih 
lelang, katanya. (aph//roz) 





Saatini kelengkapannya disi- 
apkan. Di antaranya, penam- 
bahan genset, AC, dan gorden. 
Nanti kebutuhan makanan dan 
minuman juga dicukupi pemkab. 
Selain di Tulangan, pemkab 
menyiapkan rumah singgah lain. 
Banyak alternatif yang bisa 
digunakan. Namun, alternatif 
tersebut akan dibahas lebih 
detail. (uz1/c12/roz) 


darurat, semua dana bisa dire- 
alokasi. Dilaporkan ke DPRD,” 
Jelas Ketua Harian Gugus Tugas 
Covid-19 Ahmad Zaini. 

Danatersebutsudah digunakan. 
Antara lain, pengadaan bantuan 
135 ribu paketsembako untuk 
rumah tangga miskin, Mereka 
mendapatkan bantuan selama 
dua bulan. Satu KK diberi paket 
sembako senilai Rp 150 ribu. 
Paket tersebut berisi 5 kg beras, 
2 kggula, serta minyak dan mi. 
"Itu saja sudah lebih dari Rp40 
miliar,” tutur Zaini yang juga 
sekretaris daerah (Sekda) 
Sidoarjo itu 

Masih ada lagi 24 ribu paket 
sembako untukwarga terdam- 
pak. Misalnya, UMKM yang 
terdampak maupun yang tidak 


PERKEMBANGAN 


—. SOUTHMEIRO ——mmonossmoto 


SIDOARJO 


SMKN I Bantu 
Siapkan APD 


SMKN1 Buduran tergerak. Guru 
dan siswa jurusan tata busana 
mengebut pembuatan pakalan 
dan maskeruntukalat pelindung 
diri (APD). Ada seratus setel. Hari 
ini (4/4), hasilnya dikirim ke RSUD 
dr Soetomo Surabaya. "Sehari 
saja buatnya karena memang 
butuhnya segera, tutur Kepala 
SMKN 1 Buduran Agustina. 

Para guru memotongdan mem- 
buat desainnya. Siswa-siswa yang 
menjahit. Karena mempertim- 
bangkan protokol pencegahan 
Covid-19, tidak semua siswa 
mengerjakan di sekolah. Siswa 
lain hanya mengambil bahan, 
lalu mengerjakan di rumah 
masing-masing. 

Siswa lain digerakkan untuk 
membuat masker. Ada 140-an 
siswa yang turut membuat 
masker. Satusiswa mengerjakan 
35 masker, Namun, mereka 
membuat di rumah masing- 
masing. "Maskernya untuk ke- 
butuhan lingkungan sini,” 
ungkapnya. (uz1/c20/roz) 


bisa bekerja karena Covid-19 
Ini, Paket itu sudah ditampung 
di Dinas Perindustrian dan Per- 
dagangan (Disperindag) Sidoarjo. 
Dalam waktu dekat, paket 
tersebut mulai dibagikan. 
“Insentif untuk tenaga kese- 
hatan yang menangani juga ada," 
katanya. Saat ini pegawat setiap 
S yang menangani Covid-19 
diberi insentif. Tiap rumah sakit 
dijatah untuk 17 orang. 
Sementara itu, RSUD bisa me- 
makai danasendiri karena sudah 
merupakan badan layanan umum 
daerah (BLUD)."Mereka bisa atur 
sendiri, ucapnya, Dengan tambah- 
an dana tersebut, dia berharap 
penanganan Covid-19 maupun 
dampaknya bisa lebih optimal di 
Sidoarjo. (uz1/c20/roz) 









pop. 


3 


ODP 
(203 


Sumper-Ontes Sitarja 


Meninggal Sembuh 
3ttpositit 11 (status 
dan 2PDP) PDP) 

ca mms 


Sebelas PDP Sembuh 


JUMLAH pasien dalam 
pengawasan (PDP)yangsembuh 
terusbertambah. Sebelumnya, 
delapan orang dinyatakan 
sembuh dan diperbolehkan 
pulang. Kemarin (3/4) jumlahnya 
bertambah menjadi sebelas 
pasien. Mereka sudah pulang, 
tetapi harus tetap menjaga diri 
hingga 14 hari. Kondisinya harus 





dipastikan benar-benar sehat. 
Untuk pasien positif Covid-19, 
kondisi mereka berangsur-angsur 
membaik. Bahkan, salah seorang 
pasien telah menjalani tes. 
Hasilnya sudah negatif. "Mungkin 
dalam satu atau dua hari 
dinyatakan sembuh dan bisa 
kembali ke rumah," kata Kepala 
Dinkes Sidoarjo drg Syaf 


KATA TOKOH 


Satriawarman SpPros. 
Ditanya soalalat pelindung diri, 
dinkes telah membaginya kelima 
rumah sakit rujukan. Masing- 
masing 20 baju hazmat, 30 boks 
masker bedah, dan 50 buah masker 
N95. Juga ada 10llter hand sani- 
tzer."ItubaruS persen pesanan. 
Yang banyak belum datang,” 
ucapnya. (may/c20/roz) 


TETAP 
SURVIVE: 
BHS bersama 
relawan 
mengunjungi 
salah satu 
pelaku usaha 
kerupuk 

di Desa 
Tiasih untuk 
penyemprotan 
disinfektan. 


Semprot Disinfektan, Peduli 
Dampak Ekonomi UMKM 


BAMBANG Haryo Soekartono (BHS) bersama 
relawannya turun ke desauntuk penyemprotan 
disinfektan pada Jumat (3/4). Desa Jiken dan 
Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, menjadi 
tujuan dari kegiatan sosial BHS. 

Saat berkunjungkedua desa itu, BHS menampung 
keluhan para pelaku usaha. Di Desa TIasih, misalnya. 
“Ada sekitar300 UMKM pengolahan berbagaijenis 
kerupuk di sana. Namun, saat ini pelaku usaha 
tersebutmengatakan bahwa pendapatannyamerosot 


Diharapkan, penyemprotan disinfektan itu 
bisa mencegah penularan virus korona, Dengan 
demikian, pelaku usaha tetap sehat sehingga 
stabilitas ekonomi masyarakat di kedua desa 
tersebut tetap tumbuh. 

Menurut BHS, pemerintah pusat maupun 
daerah diharapkan memberikan perhatian 
lebih kepada pelaku usaha yang terdampak. 
"Mereka butuh permodalan. Kami usulkan 
ada keringanan permodalan dalam tiga bulan 


Demikian halnya di Desa Jiken. Sejumlah 
warga di desa itu memiliki berbagai usaha 
unik, mulaf mainan anak-anak hingga batik 
khas Jiken. "Batik dan matnan anakitu harus 
terus dilestarikan, kata mantan anggota DPR 
RI periode 2014-2019 itu. 





ke depan," ujar politisi Gerindra yang 
memantapkan diri maju dalam pilkada 2020. 

Dia berharap agar pelaku usaha tetapsurvive 
di tengah wabah virus korona. Pihaknya juga 
berjanji akan mengangkat kualitas UMKM jika 
diberi kesempatan memimpin Sidoarjo. (xav) 








Jawa Pos 


SEN 


HALAMAN 21 


ZETI 


SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 





DIGITAL CONCERT 


ap (Pa rongsokan 


UPCOMING 
CONCERT 
LIST 


Selain film, streaming konser bisa jadi 
pilihan untuk mengusir kebosanan selama 
dirumah. Nih, Zetizen rangkum rekomendasi 
digital concert yang bisa kalian nikmati 
dengan streaming cantik di kamar. 





MULAI maraknya gerakan untuk 
tetap di rumah seperti #dirumahaja 
dan #StayAtHome mengharuskan 
berbagai jadwal kegiatan mengalami 
pergantian menyesuaikan kondisi di 
tengah pandemi Covid:19 sepertisaat 
ini. Nggak hanya pekerjaan dan sekolah 
yang mulai beralih ke digital, para 
musisi pun mulai memanfaatkan 
teknologi sebagai pengganti /ive 
concert. Yah, meski euforianya tentu 
berbeda saat kita menonton konser 
musisi favorit secara langsung, 
setidaknya digital concert bisa mengusir 
kebosanan kita saat berada di rumah. 

Berbagai upaya dilakukan supaya 
orang-orang bisa betah dirumah. Nggak 
hanya pemerintah yang putar otak 
untuk mencari solusi supaya orang- 
orang bisaturut fatten the curve dengan 
stay drumah. Namun, industri hiburan 
Juga berinovasi untuk memberikan 
hiburan bagi fansnya. Sebagai salah 
satu sarana pelepas stres paling efektif 
musik tentu bisa dinikmati berbagai 
kalangan tanpa terkecuali, Hal inilah 
yang menjadi inovasi dari kehadiran 


diadakan digita! concert bertajuk 
konser musik #dirumahaja yang 
digarap Najwa Shihab dan diramaikan 
deretan musisi lokal. 

"Pandemi ini cukup berdampak, 
terutama pada semua halyang berkatan 
dengan public performance. Bukan 
hanya yang onstage, kru di belakang 
panggung pun merasakannya," ungkap 
Nugi Wicaksono, bas Reality Club. 
"Tapi, kehadiran digital concert ini 
terbilang cukup menarik, terutama 
dari segi pemanfaatan teknologi 
yang memungkinkan alternatif 
untuk melakukan suatu public 
performance," tambahnya 

Sebagai salah satu alternatif 
mengadakan konser, digital concert 
Ini pun dimanfaatkan para musisi 
sebagai ajang promosi atau sekadar 
menyapa fans. "Reality Club telah 
melakukan dua digita! concert. Satu 
di studio dengan full band dan 
akustikan di rumah. Kalau ada lagi, 
akan kami announce di Instagram. 
Senang sih dengan adanya digital 
concert ini karena tetap bisa 


JAUHAN SEJENAK: 
Dengan formasi full 
band, Pamungkas 
tampil maksimal 
menghibur fansnya 
melalul lagu andalan 
seperti Sorry dan Love 
You But I'm Letting Go. 











































Date: 30 Maret-5 April 
Time: 17.00 WIB 


Siap-siap buat ditemani 


Langsung cus aja, yuk! (c20/mel) 





HOME 


Date: Everyday 
Time: 02.00 WIB 





sae 


Duo alternative pop asal London ini bakal 
menemanikamu yang hobi begadang nih, Anthony 
West dan Josephine Vander Gucht bakal 
melakukan Ilve streaming setiap harici Instagram 
ofisial mereka, @ohwondermusic. Mereka 
membawakan semua lagu rilis yang bakal disajikan 
secara berbeda setiap hari. So, don't miss It! 

















PERDANA: lantunan fofk yang merdu 

Gigital concertyang dikemas secara menghibur fans yang stay Digital concert khas Sisir Tanah Rutntas 
Iive streaming di internet. #dirumahaja," ucap vokalis dan gitaris adalah senjakopimu masih tetap 
Pihak WHO pun sempat melakukan — Reality Club, Faiz Novascotia. penampilan glg bisa jalan dengan lagu-lagu 
aksisolidaritas dengan mengadakan Well. euforiamenontonkonser secara pertama duo Bagus Dwi at Ng 
konser live streaming yang live emang nggak tergantikan sih. bed pada bakal Jive streaming 


berkolaborasi dengan musisi 
Internasional seperti John Legend, 
Charlie Puth, dan Coldplay. "Live 
performances yang disajikan musisi 
Ini masuk ke £SolidaritySesslons yang 
bertujuan menggalang dana untuk 
orang-orang yang terdampak Covid19 
diseluruh dunia," tulis WHO di laman 
resminya. Di Indonesia juga pernah 


Selain kita bisa nge-hype bareng 
teman-teman, tentu ada kepuasan 
tersendiri dapat melihat musisi Idola 
secara langsung. Tapi, mengingat 
kondisi saat ini masih nggak 
memungkinkan, ditahan dulu ya 
ngonsernya! Sekarang Jaga 
kesehatan dan keep productive 
selama di rumah! (c20/mel) 


setiap hari di akun 
Instagram @sisirtanah. 
Bisa bangetnih sambilajak 
geng indiemu buat /ve 
streaming bareng! 

























STUDIO DUNIA MANJI: Anji 
Tutin mengunggah video ketika 
menyanyi di rumah. 






ER KARANTINA BOC 
Date:2-12 April « Time: 15.00-21.00 WIB 


Konser amal yang diikuti 66 musisl Bogor ini 
slap memberikan penampilan maksimal buat 
kallan yang udah stay di rumah. Beberapa di 
antaranya adalah TokyoLite, OoryGore, dan The 
Partikelir. Selain nonton konser, penonton bisa 
berdonasi di akun media sosial penyelenggara 
@borac.19, Nonton sambil beramal? Kapan lagi! 


KONSER 
PECEL 
BOGOR 





Dabuta Laman MaeTe01nU 














ARA JUARA MANDIRI-JAWA POS CULINARY AWARDS 2019 
KEMIRI RESTAURANT BY PALM PARK HOTEL & CONVENTION SURABAYA - 


New Restaurant Pilihan Pembaca of the Year (SERI 79) 


Nikmati Secret Recipe Unik Setiap Bulan 


FRESH AND STYLISHt: SIAPA sih yang bisa menolak lezatnya sajian Pilihan Pembaca of the Year dalam ajang 

sa -. tong oehgraral makanan dengan kekayaan rempah Indonesia? — Mandiri Jawa Pos Culinary Awards 2019 lalu, 
pena atak aka Mostiy siapa bisa tahan masakan Jawa Timuran? "Benar, Kemiri Restaurant by Palm Park Hotel m a nd I r I 

Tae menari daya ik bagi Kalian bisa merasakannya jika mampir ke & Convention Surabaya resmi beroperasi 

Konsumen untukdatang. Kemiri Restaurant by Palm Park Hotel & pada April 2019. Bertepatan dengan grand 


Convention Surabaya loh. 

Meski terbilang baru, Kemiri Restaurant by 
Palm Park Hotel & Convention Surabaya baru 
saja meraih penghargaan New Restaurant 


opening Palm Park Hotel & Convention 
Surabaya," ungkap Riezky B. Andreansyah, 
marketing communication Palm Park Hotel 
& Convention Surabaya. 


Restoran Ini memiliki spot foto 
yang Instagrammabie. 

Juga banyak fasilitas 

yang disediakan. 


For your information, nama Kemiri dipilih 
kkarena khas dengan rempah pada masakan 
Indonesia. Bahkan, menurut keyakinan beberapa 
masyarakat jika salah satu rempah sajaterlewat 
» 'saat memasak, rasa makanannya jadi kurang 
pas. Filosofi itu juga lah yang dipercaya dalam 
pemilihan nama Kemiri. Dengan harapan, Kemiri 
Restaurant by Palm Park Hotel & Convention 
Surabaya selalu diingat masyarakat karena 
sajian menu-menu berkualitas. 

Lalu, apa yang membuat restoran satu ini 
unik? Kemiri Restaurant by Palm Park Hotel & 
Convention Surabaya ternyata memiliki secret 
menu di monthiy promo. Salah satunya, rawon 
kopi. Menu satu ini merupakan inovasi dari 





SIGNATURE: Kemiri Restaurant by Palm Park Hotel & 
Conventlon Surabaya mempunyal secret menu dan beberapa 
makanan andalan yang digemari pengunjung. Salah satunya, 
rawon kopi. Para pencinta rawon wajib mencoba menu Ini. 


menu rawon dengan cita rasa kopi. Pastinya Pal NA 
'akan memberikan sensasi lain bagi pencinta Bana 
rawon dan masayarakat umum. Saba Data 

Tak hanya itu, Kemiri Restaurant by Palm Park Dg 
Hotel & Convention Surabaya juga mempunyai 
menu monthiy promo andalan lain, yattu tahu Di sini 
campur iga. Namun, apa yang membedakan kalian bisa 
dengan tahu campur lainnya? Ternyata Kemiri menemukan 
Restaurant by Palm Park Hotel & Convention banyak 


fasilitas loh 
seperti kids 
corner, game 


Surabaya menggunakaniga kambing yangempuk 
dan lezat loh sebagai bahan pelengkapnya. 
Terbukti, menu satu ini begitu digemari pengunjung. 





Memiliki tagline fresh and stylist, restoran di zone billiards 
Jalan Kapas Krampung Nomor 45, Surabaya, dan table 
inijuga menyuguhkan suasanya yang menarik. soccer, 
"Para tamu dapat menikmati hidangan yang na 8 
tersedia di sini. Tidak hanya untuk menu HA 


breakfast. Karena juga bisa menikmatisembari 
bersantai," tuturnya. (day/c20/dhs) 





22lsovuwmun——— KASUISTIKA KOTA ———toreois-imenton 








VIRTUAL: Jaksa melakukan telekonferensi dengan siswa untuk menyoslalisasikan materi deradikalisasi dan virus korona. 








Jaksa Sosialisasi Sisw: 
lewat Video Call 


SURABAYA, Jawa Pos — Jaksa Kejari Surabaya bertele- 
konferensi dengan siswa SMPN 22 Surabaya. Melalui 
video telekonferensi tersebut, jaksa menyampaikan me- 
ngenai materi deradikalisasi dan antisipasi wabah virus 
korona kepada para siswa. 

Kasi Intelijen Kejari Surabaya Fathur Rohman menyatakan, 
pemberian materi itu sebenarnya bagian dari program 
Jaksa masuk sekolah. Namun, berhubung jaksa tidak 
bisa masuk ke sekolah karena siswa disuruh belajar dari 
rumah, jaksa akhirnya memilih cara bertelekonferensi. 

Pemberian materi itu sekaligus untuk mengisi aktivitas 
para siswa selama belajar dari rumah. Dengan demikian, 
siswa menjadi lebih sibukselama di rumah. Waktu luang 
untuk bermain di luar menjadisemakin terbatas Pembertan 
materi secara telekonferensi tersebut dinamakan v-JMS 
yang berarti virtual jaksa masuk sekolah. 

Kami tidak mungkin mengumpulkan anak-anak secara 
fisik dalam satu ruangan sehingga kami membuat ide 
v-JMS Materinya terkait bahaya radikalisme dan ketaatan 
untuk sostal distancing untuk anak-anak sekolah," ujar 
Fathur kemarin (3/4). 

Menurut dia, jaksa akan bertelekonferensi secara berlanjut 
dengan para siswa di Surabaya. Menurut dia, upaya itu 
disambut baik oleh para siswa. "Kami akan lakukan 
bertahap di masing-masing sekolah," katanya. 

Fathur menyatakan bahwa ide jaksa virtual initerinspirasi 
dari sidang telekonferensi. Dia kemudian mencoba 
menerapkannya. "Kami modifikasi untuk pelaksanaan 


virtual JMS ini. Aplikasin 





ya Juga sudah ada dan bisa 
dengan mudah digunakan, katanya. (gas/c25/eko) 








ASUSILA 
Polisi Tangkap Kakek 60 Tahun 


SURABAYA, Jawa Pos - Rianto harus merasakan 
dinginnya tinggal di dalam bui di masa tuanya. Kakek60 
tahun itu dijebloskan ke dalam sel karena berbuat asusila. 
Ironis, yang menjadi korbannya adalah bocah SD. 

Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Polrestabes Surabaya Iptu Harun menuturkan, korban 
adalah anak tetangganya sendiri. Delima (nama 
samaran korban) kerap bermain di sekitar tempat kos 
pelaku. "Miris," katanya kemarin (3/4). 

Harun menjelaskan, pencabulan Itu dilakukan di 
tempat kos. Delima dipanggil ketika sedang bermain 
sendirian. "Dalihnya mau 
diberi jajan,” tuturnya. 
Lantaran masih polos, korban 
pun menurut. 

Bukannya diberi jajan 
seperti yang sudah dijanjikan, 
lanjut dia, korban justru 
diminta duduk di pangkuan 
pelaku, Rlanto selanjutnya. 
mencabuli korban. 
Sebenarnya korban sempat 
kesakitan, tapi tetap 
dilanjutkan. "Baru berhenti 
setelah puas," kata Harun 

Rianto punya trik tersendiri 
agar aksi bejatnya tidak terbongkar. Dia memberi 
korban uang Rp 20 ribu agar tidak menceritakan 
perbuatannya. "Awalnya korban memang tidak cerita," 
terangnya. 

Harun menerangkan, pelaku yang merasa aksinya 
aman pun ketagihan, Rianto mengulangi perbuatannya 
sampai enam kali. "Sejak Juni tahun lalu dilakukannya,” 
ujar Harun. 

Ulah pelaku akhirnya terbongkar. Delima merasa 
kesakitan ketika buang air. Dia lantas menceritakan 
perbuatan pelaku kepada ibunya. Rianto kemudian 
dilaporkan. Rianto, lanjut Harun, selama ini tinggal 
sendirian di Wonocolo. Dia adalah pendatang. Istrinya 
sudah meninggal. Di sisi lain, anaknya sudah dewasa. 
Dia tinggal dengan keluarganya di Sidoarjo. "Aslinya dari 
sana (Sidoarjo, Red), ujar polisi dengan dua balok di 
pundak itu. (edi/c25/eko) 


NARKOBA 
Usaha Sepi, Beralih Jual SS 


SURABAYA, Jawa Pos - Satriyo Nugroho harus 
berurusan dengan polisi. Warga Jalan Penjernihan, 
Wonokromo, Itu ditangkap lantaran menjual sabu-sabu 
(SS). "Dalihnya untuk tambahan penghasilan, ujar 
Kanit Idik III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Iptu 
Eko Jultanto kemarin (3/4). 

Pria 43 tahun itu, jelas dia, sehari-hari menjaga warung 
kopi (warkop). Namun, 
belakangan penghasilannya 
menurun drastis karena 
pandemi virus korona. Satriyo 
kemudian memutar otak agar 
bisa mendapat pemasukan 
dengan pekerjaan sampingan. 

Namun, jalan yang dipilih pria 
asal Waru, Sidoarjo, itu salah. 
Satriyo menjadi pengedar 
narkoba. Dia menjajakan SS ke 
kenalannya. Belum lama 
beroperasi, bisnis haram pria 
kelahiran 1976 tersebut 
akhirnya terendus polisi. Satriyo digerebek. Dia tidak 
bisa berkilah karena dari dalam rumahnya ditemukan 
barang bukti. 

Eko menjelaskan, pihaknya menemukan satu poket SS. 
Beratnya 0,33 gram. Selain itu, ditemukan timbangan 
elektrik. "Jadi, memang penjual seperti dugaan awal 
kami” ucap polisi dengan dua balok di pundak itu. 

Menurut dia, barang terlarang tersebut diakui 
tersangka didapat dari teman lamanya. Satriyo 
membelinya seharga Rp 200 ribu. "Dijual Rp 300 ribu 
biar dapat untung” terangnya. Eko mengaku masih 
berusaha melacak keberadaan pengedar yang menjadi 
Jujukan tersangka. (edi/c25/eko) 





#AMONUMAKpOs 


Rianto 





Satriyo Nugroho 








Polda: Layanan Samsat Tetap Dibuka 


Hanya Tiadakan 
Denda Telat 
Bayar Pajak 


SURABAYA, Jawa Pos- Ren- 
cana penutupan layanan samsat 
selama sebulan dipastikan urung 
terlaksana. Dirlantas Polda Jatim 
Kombespol Budi Indra Dermawan 
menyatakan, pelayanan itutetap 
buka. "Nggakada penutupan, 
ujarnya saat dikonfirmasi ke- 
marin (3/4). 

Budi menjelaskan, keputusan 
tersebut didasari sejumlah per- 
timbangan. Salah satunya potensi 
'membeludaknya pengurus pajak 





ketika layanan kembali dibuka. 
"Nanti waktu buka malah membuat 
petugas kewalahan” katanya. 

Karena itu, kata dia, keputusan 
terbaik adalah tetap membuka 
layanan. Dengan catatan, langkah 
antisipasi persebaran virus 
korona tetap dijalankan. Mulat 
menyediakan tempat cuci tangan, 
hand santttzer, dan menerapkan 
antrean secara physical distanctng. 
"Na, seperti yang sudah berjalan 
sekarang” ungkapnya. 

Hanya, lanjut dia, tetap ber- 
operasinya samsattidak meng- 
gugurkan kebijakan pemutihan 
denda yangsudah digagas. Budi 
menyebut denda telat bayar 
pajak tetap ditiadakan. "Yang 





Lebih baik tetap 
buka, tetapi ada 
pembatasan. 


KOMBESPOL BUDI INDRA D. 
Dirlantas Polda Jatim 


Jatuh temponya April tidak perlu 
khawatir, jelasnya. Dispensasi 
itu berlaku sampai 2 Mel. 


Dia mengungkapkan, kebijakan 
tersebut diambil untuk mengu- 
rangi potensi penumpukan orang. 
diruang pelayanan. Budi menga- 
takan, pemilik kendaraan yang 
Jatuh tempo pajaknya sebelum 
2 Mei bisa membayar kapan 
pun. "Mau datangsyukur, Enggak 
Juga tidak masalah. Masih bisa 
diurus asal tidak sampai batas 
waktu yang sudah ditentukan, 
paparnya. 

Lulusan Akpol 1992 itu menya- 
takan sudah berkoordinasi de- 
ngan Bapenda Jatim. Dari sudut 
pandangnya, penutupan layanan 
bukan solusi terbaik. "Lebih 
baik tetap buka, tetapiadapem- 
batasan,” tuturnya, 








Budi menuturkan, ada ratusan 
titik layanan samsat di Jatim, 
"Total ada 164.Nah,sejakadanya 
pandemi korona, jumlah layanan 
yang beroperasi dikurangi men- 
jadi 46 lokasi. 

Menurut dia, Jam operaslonal 
layanan yang masih buka ber- 
beda dengan hari biasa. Pela- 
yanan tutup pukul 12.00, "Untuk 
meminimalkan persebaran 
Covid-19, ucap perwira dengan 
tiga melati di pundak itu. 

Budimemaparkan,jenispelayanan 
disamsat yang masih beroperasi 
mencakup semua aspek. Mulai 
pembayaran pajak, penerbitan 
STNK, sampai cetak pelat. "Jalan 
normal saja” (edi/c15/eko) 


Hakim Kabulkan Gugatan Asuransi Rp 13,5 Miliar 


Klaim Tak Cair 


meski Bayar Premi 


SURABAYA, Jawa Pos - Majelis 
hakim yang diketuai EX. Hanung 
Dwi Wibowo mengabulkan gu- 
gatan Yayasan Kesejahteraan 
Karyawan (YKK) PT Garam yang 
menggugat Asuransi Jiwa Ber- 
sama (AJB) Bumiputera 1912 di 
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 
Perusahaan asuransi tersebut 
digugat karena telah berbuat 
wanprestasi dengan tidak me- 
ngembalikan premiasuransi870 
karyawandan penstunankaryawan 
yang tidak dapat diklaimkan 
sebesar Rp 134 miliar 

"Mengadili, dalam pokok per- 
kara mengabulkan gugatan 
penggugat untuk sebagian, ujar 
hakim Hanung dalam sidang 
di PN Surabaya. 

Majelis hakim menyatakan 
AIB Bumiputera 1912telah ber- 
buat wanprestasi atau ingkar 
Janji terhadap perjanjian kerja 
sama dengan YKK PT Garam 
tentang pengelolaan asuransi 


kesehatan pumakarya dansan- 
tunan meninggal dunia bagi 
karyawan serta purnakarya pada 
4 November 2009 

AIB selaku tergugatdinyatakan 
melanggar pasal 31 ayat3 dand 
Undang-Undang Nomor40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian 
Permohonan penggugat yang 
meminta perjanjianyangmengatur 
kewajiban penggugat untuk mem- 
bayar polis asuransi juga dika- 
bulkan majelis hakim. AJB juga 
diminta membayarkan hak premi 
yang belum diklaimkan ke YKK 
sebesarRp 13,4 miliar Termasuk, 
meminta membayar tagihan klaim 
asuransi Rp 57,4 juta. 

Sementara itu, permintaan 
YKK yang ditolak majelis hakim, 
antara lan, mewajibkan tergugat 
membayar uang paksa Rp 1 juta 
setiap hari kepada penggugat 
terhitungsejak putusan berke- 
kuatan hukum tetap. Permintaan 
sita jaminan terhadap harta ke- 
kayaan tergugat juga ditolak. 

Pengacara YKK PT Garam Sahat 
Maruli Hutapea menyatakan, 
majelis hakim sudah tepat dalam 





JALAN 
PANJANG 
KLAIM 
ASURANSI 


“ Setelah lima tahun berjalan, AJB mulai tidak 
tencar membayar klaim asuransi. Anggota YKK. 


8 YKK PT Garam dan AJB Bumiputera 
menandatangani surat perjanjian pengelolaan 
'asuransi kesehatan dan santunan meninggal 





W Pihak asuransi akan menanggung biaya rawat 
Inap, pembedahan, rawat jalan, dan santunan 
meninggal dunia. 








dibayarkan dikembalikan. AJB mengembalikan 
Rp5 miliar. Premi asuransi Rp 13.4 millar belum 





dikembalikan, Sia, 
m YKK menggugat AJB ke PN Surabaya. 
Semper PNsunaora 
somuapos 
memberikanputusan. Menurut tanya kemarin (3/4). 
dia, AJB memang menunggak — Sementaraitu, AJB Bumiputera 
pembayaran klaim asuransi.  belumbersikapapakah mengaju- 
Kinidia masih menunggusikap kan banding atau tidak terhadap 
AJB apakah akan mengajukan  putusantersebut Kepala Cabang 
banding atau tidak terhadap AJB BumiputeraAdoliM.Slhombing. 
putusan tersebut. belum dapat dikonfirmasi hingga 


"Kami sudah punya buku-bukti 
yang didalilkan dalam gugatan 
mengenai premi yang sudah 
dibayarkan dan bukti pembayaran 
asuransi yang tertunggak” ka- 





berita ini diturunkan. Adolf yang 
mewakili tergugat dalam persi- 
dangan saat dikirimi pesan singkat 
dan ditelepon melalui teleponse- 
luler belum merespons. 


Gugatan itu bermula ada per- 
janjian kerja sama pengelolaan 
asuransi karyawan perusahaan 
BUMN antara penggugat dan 
tergugat mulai 2009. Para karya- 
wan membayar asuransi setiap 
bulan ke AJB Bumiputera dengan 
potong gaji. Dengan demikian, 
karyawan yang sakit, meninggal 
dunia, dan purnakarya biayanya 
akan ditanggung AJB. 

Namun, sejak 2015 para karya- 
wan yangsakt, keluargakaryawan 
yang meninggal dunia, danpen- 
stunan sulit mengklaimkan asu- 
ransinya, AJB tidak mencairkan 
klaim meskipun para karyawan 
sudah mengajukan permohonan. 
Mereka akhirnya membiayai 
dengan uang pribadinya. 

Premlasuransi itu sebenarnya 
Rp 19 miliar. Namun, AJB sudah 
mengembalikan secara bertahap 
Rp5 miliar. Dengan demikian, 
premi yang belum dikembalikan 
sekitar Rp 13 miliar. Selain itu, 
dari Januari sampai akhir Mei 
Ini tagihan klaim asuransi yang 
belum dibayar AJB Bumiputera 
Rp 57,4 juta. (gas/c25/eko) 


62 Napi Dipulangkan, Termasuk Henry Boomerang 


SURABAYA, Jawa Pos- Seba- 
nyak62 narapidana yang ditahan 
di Rutan Kelas I-A Surabaya di 
Medaengakhirnya bisa meng- 
hirup udara bebas. Mereka 
akhirnya bebas setelah dinya- 
takan berhak menjalani asimilasi 
dirumah. 

"Baru kemarin (Kamis, Red) 
62 orang. Hari pertama kosong. 
karena di Jakarta masih tele- 
konferensi dan sebagainya,” ujar 
Kasi Pelayanan Tahanan Rutan 
Kelas I-A Surabaya di Medaeng 
kemarin (3/4). 

Pembebasan napi tersebut 
akan dilakukan secara bertahap. 
Menurut dia, napi yang berhak 
bebas adalah mereka yangsudah 
menjalani dua pertiga masa 
hukumannya. Salah satunya, 
mantan basis Boomerang Hubert 
Henry Limahelu. Napi kasus 
kepemilikan ganja tersebut sudah 


KURANGI BEBAN: Tahanan Rutan Medaeng dipulangkan ke rumah setelah mendapat asimilasi. 


menjalani 10 bulan masa hu- 
kuman di Rutan Medaeng. Hakim 
sebelumnya memvonisnya 16 
bulan penjara. 

Dhuka belum memastikan 
berapa tahanan yang akan di- 
bebaskan. Termasuk, kemarin 
dia juga belum memastikan 


Jumlahnya. "Hari ini (kemarin, 
Red) belum tahu jumlahnya 
karena belum selesai semua. 
Ya kan belum tahu (jumlah ke- 
seluruhan). Kalau pengadilan 
besok kirim putusan dieksekusi 
kejaksaan bertambah terus," 
tuturnya. 


Kepala Divisi Pemasyarakatan 
Kemenkumham Jatim Pargiyono 
menambahkan, pembebasan 
napiituberdasarPermenkumham 
Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Asimilasi dan Integra- 
sikepada Napidan Anak. Asimi- 
lasiitu kebijakan untukmencegah 





PIMNAS ORJRMAPOS 


persebaran virus korona. 
"Data real time bergerak terus 
karena semua lapas dan rutan 
Juga lagi menyisir terus untuk 
mendata dan mencari napi- 
napi yang memenuhi syarat 
mendapat asimilasi," katanya. 
(gas/c25/eko) 


METROPOLIS - Jawa Pos 


Sambungan dari hal 13 


Dengan kebutuhan yangbegitu 
banyak, pemkot berharap ada 
wargayangmenyumbangbahan 
pokoktersebut. Bisa berupa beras, 
abon, dan kecap. Kemarin pagi 
memangada sumbangan beras 
sebanyak 200 ton dari Yayasan 
Sarana Hubungan Harmonis 
Sejahtera (SHHS). Yayasan yang 
dibentuk alumni sekolah Xin 
Zhongitu menyerahkan langsung 
bantuan tersebut kepada Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini 
di Balai Kota Surabaya. 
Pembina Yayasan SHHS 
'Soedomo Mergonoto mengata- 
kan, bantuan beras itu diharapkan 
bisa membantu masyarakat yang 
terdampak persebaran Covid-19. 
Bisajadiadakaryawanyangsudah 


diberhentikan. 

"Kasihan juga karyawan- 
karyawan yang diberhentikan 
itu. Sehingga yayasan ini 
menggalang dana dan kita 
berikan bantuan 200 ton beras. 
ini,” kata Soedomo. Bantuan 
tersebubisa jadiakan ditambah 
sesual dengan kebutuhan 
pemkot. "Tergantung permintaan 
Bu Wali. Apa pun yang kita 
belikan nanti sesuai dengan 
kebutuhan dalam menangani 
Covid-19 ini,” imbuh dia. 

Lebih lanjut Eric menuturkan, 
pemberian sembako untuk 
keluarga MBR'tu tidak mengapus 
bantuan permakanan yang 
selama ini diberikan kepada 
mereka. Bisa jadi dalam satu 
keluarga MBR itu ada yang 
mendapatkan jatah permakanan 


SAMBUNGAN 
Jatah Beras MBR 20 Kg Sebulan 


yang sekarang didistribusikan 
kelurahan. 
"Pemberiansembako iniakan 
didistribusikan melalui dinas 
sosial. Tapi, nanti juga dibantu 
oleh teman-teman OPD yang 
lain tentunya,” ungkap dia. 
Dalam penanganan Covid-19 
itu, Pemkot Surabaya berupaya 
menyentuh semua aspek. Mulai 
sosialisasi bahaya dan persebaran 
Covid-19,penyemprotandisinfektan, 
hingga pembuatan biliksterilsasi 
dan hand sanitizer. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut 
membuatpemkotharusmengubah 
skema anggaran pada APBD 2020. 
Proyek-proyek skala besar yang 
semula jadi prioritas tahun ini 
akhirnya ditangguhkan. Anggaran 
proyek itu dialihkan untuk 
penangananvirus korona. Mulal 








membeli rapid test, penyediaan 
alat pelindung diri (APD), hingga 
keperluan lainnya. 

Eric mengungkapkan, pemkot 
juga sedang menyusun detail 
pergeseran anggaran tersebut 
sebelum dibawa ke meja dewan. 
Ada rencana menggunakan 
skema mendahului perubahan 
anggaran keuangan (MPAK). 
"Tentu nanti kami bicarakan 
dengan teman-teman di DPRD 
Surabaya dalam waktu dekat 
ini," jelas dia. 


Libur Sekolah 

Ditambah Sepekan 
Sementara itu, Kepala Dinas 

Pendidikan Surabaya Supomo 

membuat surat edaran baru 

untuk menambah libur siswa. 

Libur yang semula berakhir hari 


TAHAP AWAL: Petugas dari berbagal elemen berkoordinasi di posko yang didirikan di Stasiun Pasar Turi kemarin. 


Polda Jatim Buat Posko Observasi Pemudik 


Sambungan dari hal 13 


Tak urung, hal itu membuat 
pemerintah daerah (pemda)dan 
Jajaransetingkatmembuatlangkah 
antisipasididaerah masing-masing. 
Jajaran kepolisian, misalnya. 
Mereka bakal membuat posko 
Observasidi tempat yang dianggap 
rawan. Sebutsaja terminal, stasiun, 
pelabuhan, dan bandara. 

Kabidhumas Polda Jatim Kombes- 
pol Trunoyudo Wisnu Andiko 
menjelaskan, tujuan dari posko 
tersebut tak hanya memantau 
masyarakatyangakan kembali ke 
kampung halaman. Namun, posko 
Itu juga akan mengecek kondisi 


perantau dari luar Jatim. "Apalagi 
yang berasal dari zona merah Corid- 
19. Jelas perlu diperiksa” ujarnya 
kemarin (3/4). 

Menurut dia, perantau dari zona 
merah secara otomatis masuk 
kategori orangdalam pemantauan 
(ODP). Mereka perlu mendapat 
penanganan yangtepat."Dijalan- 
kan protokolnya,” ucapalumnus 
Akpol 1995 itu. 

Trunoyudo mengungkapkan, 
langkah paling awalnya adalah 
pemeriksaan fisik. Masyarakat 
Juga diperiksa suhu tubuhnya. 
Jika menunjukkan gejala terpapar 
viruskorona, yang bersangkutan 
akan mendapat penangananlebih 


lanjut. "Di poskoltu Udakhanya 
ada polisi, tetapi juga petugas 
dari instansi terkait," ucapnya. 
Trunoyudo menambahkan, 
pihaknya juga mempersiapkan 
antisipasi bagi masyarakat yang 
menggunakan kendaraan pribadi. 
Yakni, dengan mengedepankan 
fungsibhabinkamtibmas Mereka 
diminta menjalin komunikasi 
dengan RT atau RW di wilayah 
yang menjaditanggungjawabnya. 
Tujuannya,katadia,memberdayakan 
warga untuk ambil peran. Sebab, 
upaya menangkalpersebaranvirus 
korona tidak akan membuahkan 
hasil tanpa bantuan masyarakat. 
“Minimal didata siapa perantau 


yang baru datang” Jelasnya. 

Mantan Kabidhumas Polda 
Jabar itu menilai, kesadaran 
masyarakat sudah meningkat 
saatini. Buktinya adalah semakin 
banyaknya permukiman yang 
melakukan physical distancing. 
Berdasar rekapitulasi, jumlahnya 
527 permukiman. 

“Trunoyudo melanjutkan, sejum- 
lahruas Jalan yangbiasanyapadat 
kini juga terpantau lengang Mas- 
yarakat tidak banyak beraktivitas 
di luar kalau memang kepenti- 
ngannyatidakmendesak "Dalam 
menghadapipandemiini,semua 
unsurmemangharus bersinergi,” 
pungkasnya. (edi/c17/ady) 


OJK Sumbang APD untuk Garda Terdepan di RSUA 


Sambungan dari hal 13 


”Untuk itu, dibutuhkan sumber 
daya manusia yang luar biasa. 
Tentudiperlukan juga kerjasama. 
dari semua pihak," katanya. 

Seluruh tenaga kesehatan fokus 
bertugas. Karena itu, segala 
kebutuhan terkatt dengan APD 
Juga harus terpenuhi. Dalam 
sehari, setidaknya dibutuhkan 


100setAPD. APD tersebut dak 
bisadidaurulangaliassekali pakal. 
"Sejauh ini kebutuhan APD masih 
terpenuhi. Sebab, bantuan datang 
dari mana saja” jelasnya. 
Kepala Kantor OJK Regional IV 
Jawa Timur Bambang Mukt Riyadi 
menyatakan, donasiyangciberikan 
bersama Forum Komunikasi 
Lembaga Jasa Keuangan di Jatim 
tersebut ditujukan untuk para 


Khawatir Nenek 


Sambungan dari hal13 


Hingga kini sudah ada lebih 
dari 50 orang yang mendaftar. 
Enam di antaranya ditangani 
Catur. Dengan beragam kondisi 
kejiwaan. Catur menceritakan, 
rata-rata pasien yang dia tangani 
menghadapi kekhawatiran yang 
berlebihan. Terlalu takut jika 
tertular Misalnya, salah seorang 
warga dari Bangkalan yang dia 
dampingi. 

"Orang tuanya tinggal di zona 
merah. Yangmembuatdia khawatir, 
anaknya masih kecil. Saatneneknya 
“datang selalu berinteraksidengan 
buah hatinya. Entah itu dicium 
atau dipeluk” ujar alumnus 


Universitas Airlangga itu. 

Hal tu membuatnya risi. Apalagi 
ada tetangganya yang tiap pekan 
pulang-pergi ke Malang. Upaya 
untuk menegur orang tuanya 
pernah dilakukan. Namun, bukan 
jawaban memuaskan yang 
didapatkan. 

Kalau sudah begitu, Catur 
berupaya menenangkan”Pasien” 
diajak relaksasi. Viatelepon. Kalau 
terpaksa, ya via WA. Di antara 
pasien yang menghubunginya, 
adapula yang mengalami kasus 
yang berat. 

Sebut saja Nano. Kondisinya 
lumayanparah. Usaha bimbingan 
belajar (bimbel) yang dia jalankan 
sepi. Padahal, bulan-bulanseperti 


tenaga kesehatan (nakes) yang 
menjadi garda terdepan dalam 
melawan Covid-19. "Ini gerakan 
moral yang akan kami gulirkan 
terus-menerus Intinya, kami ikut 
berpartisipasi meringankan beban 
para nakes" ujarnya. 
Selainitu,OJKbersamalembaga 
Jasa keuangan lainnya telah me- 
nunjukkan gerakanempati secara 
nasional Tiaplembagajasakeuangan 


membertkan bantuan sosialkepada 
masyarakat. OJK sendiri telah 
mengeluarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 
“Tahun 2020. Intinya, mendorong 
industri keuangan untuk ikut me- 
beban masyarakat "Dalam 
bentukkeringanansepertirestruktu- 
risasi kredit yang dilakukan bank 
danlembaga keuangan lainnya,” 
paparnya. (ayu/c15/glt) 


ini (4/4) sesuai dengan surat 
edaran sepekan lalu akhirnya 
ditambah. Siswa bisa belajar di 
rumah sepekan ke depan sampai 
Sabtu (11/4). Supomo yang 
dikonfirmasi terkait dengan surat 
edaran tersebut menjawab 
pendek. "Iya benar” ujar dia. 
Ketua Kelompok Kerja Kepala 


Sekolah (K3S) SD Swasta Surabaya 
Ahmad Zaini Ilyas menuturkan 
bahwa kondisipara guru sekarang 
inisudah jenuh berada di rumah. 
Mereka yang biasa mengajar 
langsung tidak bisa bertatap muka 
dengan paramurid. "Kita sebagai 
guru sebenarnya kalau dibilang 
jenuh, ya jenuh, ujar dia. 


SABTU 4 APRIL 2020 |23 


Selainitu, diamengkhawatirkan 
kondisiparasiswa.Ilyasmenyebut- 
kan, siswa lebih banyak bermain 
daripada belajar saatdirumah. 
"Anak-anak memangdiberitugas 
dan mereka mengerjakan, tetapi 
setelahitu ya keluyuran, katanya. 
Ilyas berharap pandemi Covid-19 
segera berakhir (jun/c6/ady) 





Tetap Menulis meski 
Peluncuran Buku Ditunda 


Sambungan dari hal 13 


"Padahal, sudah ngebut itu 
sejak Desember. Eh ketika sudah 
Maret, ada musibah, kata Khoiri 
kemarin. 

Kecewa? Jelas iya. Khotri ingin 
menerbitkan bukunya tahun 
Ini untuk membayar utang 
menulis buku tahun lalu. Pada 
2019, dia sudah menulis dua 
naskah buku. Namun, dia tak 
sempat menerbitkannya karena 
kesibukan. 

Nah, tahun ini utang itu 
seharusnya terbayar dengan 
menerbitkan buku Praktik 
Literasi Guru Penulis Bojonegoro, 
Virus Emcho Melintas Batas 
Ruang Waktu, dan SOS (Sapa 
Ora Sibuk). Semuanya sudah 
siap beredar, Namun, kondisi 


membuat kado istimewa di hari 
ulang tahunnya itu mustahil 
didapatkan. 

Biasanya, pria yang tinggal di 
Gresik itutak bisadiam lama-lama 
dirumah. Dia suka keluyuran ke 
daerah-daerah sebagai penggiat 
literasi. Namun, kondisipandemi 
Covid-19 mengharuskannya lebih 
banyak di rumah. "Tapi, ada 
hikmahnya. Waktuuntuk keluarga, 
waktu untuk menulis dan membaca 
lebih banyak, jelasnya. 

Aktivitas mengajar juga 
dilakukan dari rumah. Selain 
mengajar mahasiswa, Khoiri 
Juga mendampingi komunitas 
yang sedang menyiapkan buku 
antologi puisi. Mereka menulis 
puisi yang berkaitan dengan 
work jrom home (WEH) akibat 
korona. "Barusan saja tadi malam 





kami belajar menulis puisi secara 
daring” ujar Khoiri. 

Khotri juga punya waktu lebih 
untuk mengurusi blog barunya 
saatWFH. Yakni, muchkholrtunesa, 
blogspot.com. Kegiatan belajar 
menulis secara daring itu juga 
dia unggah di blog pribadinya. 

Lewat blog Itu, Khoiri tetap 
bisa berbagi tulisan dalam situasi 
pandemi korona. Dengan tetap 
menulis, dia bisa berbagi pe- 
ngetahuan kepada semua orang 
yang bekerja di rumah, 

Di setiap tulisannya, Khoiri 
seringmemotivasi semua orang 
agar terus menulis, Bahkan 
menurut dia, setiap orang wajib 
menulis Misalnya, dalam buku 
yang dia terbitkan pada 2017, 
Writeor Die: Jangan Mati sebelum 
Menulis Buku. (sal/c6/gtt) 





Aurunogaman201 
ATUR JAM BUKA: Warga berbelanja di sebuah minimarket. Batasan waktu bagi tempat usaha masih 
didiskusikan di Internal pemkot. 


Tak Boleh Buka hingga Larut Malam 


Sambungan dari hal 13 


“Tolong mengerti. Dalamsituasi 
sepertiini,engzakusahcangkrukan 
dulu, ujar Kepala Satpol PP 
Surabaya Irvan Widyanto. 

Namun, pemkot menemui 
kendala dalam penerapannya. 
Jumlah petugas terbatas. Tidak 
bisa menjangkau seluruh warung. 
Akibatnya, tidak semua warung 
bisa ditertibkan. Masihada yang 
membandel dan tetap berkumpul 
hingga larut malam. 

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana dan Perlindungan 
Masyarakat (BPB) Linmas Eddy 
Christijanto mengatakan, hingga 
kini kegiatan ekonomi memang 
tetap boleh berjalan. Warung, toko 
tradisional, hingga toko modem 
tetap boleh buka. "Tapi segera 
kami batasi. Misalnya, biasanya 
boleh buka sampai 10 malam, 
nanti lebih cepat” kata mantan 
Kabag pemerintahan itu. 

Eddy mengatakan akan ada 


aturan yang mengikat terkait 
ketentuan tersebut, Batasan waktu 
bagi tempat usaha juga masih 
didiskusikan di internal pemkot. 
Nantidiatur kalau tidaklewatperwal, 
yasuratedaran' jelasnya. 

Dia menuturkan bahwa 
kebijakan fockdown tidak diambil 
pemerintah. Karena itu, kegiatan 
ekonomitetap boleh dilakukan. 
Masyarakat boleh keluarrumah 
dengan catatan harus menaati 
protokol pencegahan korona, 

Dia menerangkan bahwa 
puncak persebaran korona di 
Surabaya terjadi dua kali. Yakni, 
pekan kedua April dan awal Met. 
Saat itulah pemkot sangat 
berharap warga benar-benar 
menjalankan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) yang 
digagas pemerintah pusat. 

Wakil Ketua DPRD Surabaya 
Reni Astuti mendukung upaya 
PSBB tersebut. Dia mengingatkan 
pemkot bahwa wabah korona 
semakinhari semakin meningkat 


Selain menertibkan warga agar 
tetap di rumah, dia meminta 
pemkot memikirkan bantuan bagi 
yangtidak bisa bekerja dalam situasi 
sepenttni. "Tidak perlu menunggu 
sampai puncak persebaran. Hari 
inisudahada yang mengeluh tidak 
bisa makan? ujarnya. 

Reni sudah membuka penga- 
duan online. Warga bisa me- 
laporkan masalahnya melalui 
WhatsApp dan video cal! di 
nomor 085806191345. Salah 
seorang ojek online mengadu 
bahwa penghasilannya menurun 
drastis sebulan terakhir. Se- 
mentara itu, dia memiliki cicilan 
Rp600 ribu di koperasi. Penun- 
daan cicilan hanya berlaku bagi 
yang positif korona, 

Karena itu, Reni berharap pemkot 
segera menyebar bantuan berupa 
sembako yang saat ini sudah 
disediakan. "Jangan menunggu 
situasi terburuk Sekarangsudah 
banyak yang sulit cari makan” 
ujarya, (sal/c15/ady) 


Peluk Cucu hingga Tertekan karena Bisnis Sepi 


iniseharusnya malahramai.Sudah 
kehabisan solusi dan rasanya 
ingin menyerah saja. "Bahkan, 
saatmenyetrdan lihat truk, dia 
rasanyatngin menabrakkan diri 
saja” paparnya. 

Kalausudah begini, kata Catur, 
pelapor diminta menghubungi 
psikiater terdekat "Kami beri 
siapa dokter di anayangterdekat. 
Memangadayangbisa diselesaikan 
dari jauh. Namun, ada jugayang 
perlu penanganan langsung ujar 
dosenUniversitas Muhamamdiyah 
Surabaya tersebut. 

Memang pendampingan yang 
dia tangani udak melulu 
kecemasankkarenatakutterpapar 
Covid-19. Bagi beberapa orang, 


dampakekonomi yang dirasakan 
menjadi beban yanglebih berat. 
Sampai-sampai tidak bisa 
mencari solusi yang tepat. 

Menurutdia,memangkecemasan 
dan kekhawatiran itubisa muncul 
dari pemikiran yang berlebihan. 
Misalnya, kasus pasienasal Malang 
perempuan itu sangat khawatir 
Jikasuaminyaharus menggunakan 
ventilator. Apalagi saatini mencari 
alatterseburjugasusah. 

Catur mengatakan, ketakutan 
itu muncul dari banyaknya 
membaca berita. Mereka mencari 
berita yang sesuai dengan yang 
dipikirkan. Pikirannya lalu 
menyusun informasi itu sehingga 
mendukungapa yangdia pikirkan 


selama ini. "Pikiran itu kita 
ciptakan sendiri dan tidak ketemu 
solusinya, paparnya. 

Kalau sudah begitu, praktis satu- 
satunya cara adalah dengan 
merasionalkanapayangdipikirkan 
sang pasien. Perlahan diberikan 
pemahamam. "Apa benar yang 
dipikirkan itu betul-betul terjadi 
sepentiitu? Nah, cara-carainiyang 
biasanya manjur untuk 
mengembalikan kondisi pasien 
tersebut, jelasnya. 

Kondisi kecemasan ditengah 
pandemi itu muncul karena 
adanya ketidakapastian. Di 
antaranya, ambiguitas karena 
semua orangdiberikesempatan 
untuk menyampaikan informasi. 


Lalu, Covid-19 merupakan hal 
baru bagi semua orang. Terakhir, 
tidak bisa diprediksi, batk kapan 
penyelesaiannya maupun 
persebarannya hingga obatnya 
yang belum ditemukan. 

Lantas, kapan seseorang mem- 
butuhkan pendampingan dokter 
jiwa? Catur mengatakan ketika 
seseorang itu mulai lelah memi- 
kirkan hal tersebut. Kemudian, 
sampai mengganggu aktivitas 
sehari-hari. "Lantas, muncul 
pandangan dari orang lain 
bahwa kondisinya sudah ber- 
beda dari biasanya," ujar pria 
yang pernah menjadi pendam- 
ping kejiwaan di kamp Rohing- 
nya Bangladesh itu. 


Selama menjadi relawan, Catur 
mengatakan bahwa tugas yang 
dia terima juga bertambah selain 
menjadi dokter di salah satu 
rumah sakit di Lamongan. Karena 
pendampingan menghubungkan 
langsung pasien dengan dokter, 
pasien yang didampingi berada 
di luar batas waktu. 

"Ada biasanya yanglangsung 
telepon sayasaat merasa khawatir 
atau ada hal-hal yang membuat 
mereka merasa cemas. Tapi, 
sebenarnya bukan masalah. 
“Tetap saya berikan yangterbaik 
untuk membantu mereka di 
tengah pandemi ini," jelasnya. 

Catur berharap kondisi pandemi' 
ini lekas berlalu... (“/c6/glt) 


METROPOLIS 


ART, PARTY. 





Jawa Pos SABTU 4 APRIL | TAHUN 2020 | HALAMAN 24. 





Bagikan 





NON 


IPPAT BERSAMA BPNI 


Caps 


Sembako untuk 
Pekerja Informal 





DALAM situasi di mana pandemi Covid-19 
masih menghantui dunta, termasuk Indo- 
nesia, rasa kemanustaan dan solidaritas 
diuji, Apalagi banyak pekerja sektor informal 
yang terdampak, seperti pengemudi ojek 
online (ojol), pedagang asongan, kuli 
angkut, dan para pemilik warung kecil, 
yang terdampak. Penghasilan mereka 
menjadi semakin tidak tentu. 

Haltersebut mengusik rasa kemanusiaan 
Kanwil Badan Pertanahan Nastonal (BPN) 
Jatim dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (IPPAT) Jatim. Berhenti berjabat 
tangan dan mengadakan perkumpulan 
bukan berarti menghentikan kepedulian. 

Kemarin pagi (3/4), Kanwil BPN Jatim 
dan IPPAT Jatim menyelenggarakan bakti 
soslal dengan tajuk Peduli Covid-19. Sejumlah 
pengemudi ojol tampak berbaris di halaman 
kantor Kanwil BPN Jatim. Meski datang 
bersamaan, mereka tetap menerapkan 
physical distanctng dengan menjaga jarak 
minimal 2 meter. 

Kedatangan mereka disambut Kepala 
Kanwil BPN Jatim Heri Santoso. Mengikuti 
imbauan pemerintah, Heri mengenakan 
masker saat berkegiatan. Dia menyerahkan 
bantuan berupa 1 kardus sembako dari 
Kanwil BPN Jatim dan IPPAT Jatim kepada 
masing-masing pengemudi ojol. 

Herimenyampaikan, Covid-19 bukan sekadar 
masalah kesehatan. Namun, juga problem 
sosial dan ekonomi. Karena itu, Kanwil BPN 
Jatim dan IPPAT Jatim ingin membantu me- 
tingankan beban warga yang terdampak. 

“Setidaknya bantuan dari kami bisa menjadi 
bahan pangan mereka beberapa waktu ke 
depan, ungkap Heri 

Dalam paket bantuan tersebut, terdapat 
pula vitamin atau suplemen. Tujuannya, 
agar kesehatan pekerja informal tersebut 
tetap terjaga. Pasalnya, mereka harus ber- 
kelilingke banyak tempat dan kerap bertemu 





Kanwil BPN Jatim dan IPPAT Jatim 
Sinergi Hadapi Covid-19 


dengan banyak orang. Selain untuk pengemudi 
ojol, ratusan kardus bantuan dibagikan ke 
warung-warung, pedagang asongan, dan 
pihak-pihak lain yang membutuhkan 

Saat baksos kemarin, hadir pula Ketua 
Pengurus Wilayah Jawa Timur IPPAT Isy 
Karimah Syakir. Isy memastikan, bantuan 
tersebut bukan kall terakhir. Pihaknya bakal 
terus menggelontorkan bantuan, terutama 
untuk tenaga medis. Suplemen kesehatan 
danalat pelindung diri (APD) bakal diberikan 
kerumah sakit (RS) rujukan Covid-19. Per- 
lengkapan yang kini tengah dipesan tersebut 
berjumlah 100. 

Selain itu, Isy berpesan kepada masyarakat 
untuk tetap melakukan langkah-langkah 
preventif. Misalnya, menjaga jarakdengan 
orang lain, tidak berjabat tangan, rajin 
mencuci tangan, dan menerapkan pola 
hidup sehat. 

"Dengan menjaga diri kita sendiri, itu 
berarti juga menjaga oranglain. Jadi, terapkan 
Imbauan pemerintah terkait langkah 
preventif. Jangan lupa juga untuk terus ta- 
namkan kepedulian," katanya. 

IPPAT Jatim memang sering mengadakan 
baksos bersama Kanwil BPN Jatim, sesual 
dengan slogan mereka, yakni IPPAT Bersama 
BPN Bersinergi dengan Masyarakat. "Kami 
Juga selalu memikirkan apa yang bisa kami 
perbuat untuk masyarakat. Melihat pandemi 
yang berdampak melemahnya ekonomi 
ini, kami melakukan gerakan untuk mem- 
bantu menopang kebutuhan pangan mereka. 
Meski tidak banyak, setidaknya kami telah 
melakukan sesuatu untuk masyarakat," 
Imbuh Isy 

Baksos tersebutdiharapkan menjadi pelecut 
semangat bagi pihak lain untuk ikut turun 
tangan membantu sesama. Isymeyakinibahwa 
pandemi Covid-19 bisa dihadapi dengan adanya 
sinergi kuat antarelemen masyarakat 

Abdul Wahid, pengemudi ojol yang kemarin 


BERSINEROI UNTUK HASYAR/ T 


oneswacowum sos 


MISI KEMANUSIAAN: Selain memberikan bantuan kepada pengemudi ojol, Kanwil BPN Jatim dan IPPAT Jatim membagikan ratusan paket 
sembako ke warung-warung, pedagang asongan, dan pihak-pihak yang membutuhkan. 





menerima 1 kardus sembako, tampak ter- 
senyum lebar. Dia bercerita, wabah Covid- 
19 membuat penghasilannya menurun 
drastis. Kini dia dan rekan-rekan seprofesinya 
hanya bisa mengandalkan pemasukan dari 





upah jasa antar makanan atau paket. 

Imbauan untuk di rumah saja terpaksa 
ditepiskannya. Sebab, Jika Wahid tak 
keluar rumah, tak akan ada pemasukan 
untuk keluarganya. 


BENTUK 
SOLIDARITAS: 
Ketua Pengurus 
Wilayah Jawa 
Timur IPPAT 

Isy Karimah 
Syakir saat 
menyerahkan 
bantuan 
sembako kepada 
pengemudi 

olol kemarin 

(3/4) dengan 
disaksikan Kepala 
Sa Kanwil BPN Jatim 
Heri Santoso. 


Pemberian bantuan yang dilakukan Kanwil 
BPN Jatim dan IPPAT Jatim disebutnya sangat 
bermanfaat. “Sayasedikirtenangkarena beberapa 
waktu ke depan kebutuhan pangan keluarga 
saya terpenuhi, ucapnya. (ree/ran) 








Sehat Jasmani, Rohani, dan 





'SUKA: Gaya Ardy dengan salah satu kameranya. Dia menekuni dunia 
pemotretan sejak 1982 dan menjadi anggota komunitas fotografi yang 
menjadi salah satu komunitas tertua di Surabaya. 


Dari Ekskul Turun ke Hati 


SURABAYA, Jawa Pos - Siapa 
yangmenyangka, memilih ekstra- 
kurikuler (ekskul) fotografi saat 
duduk di bangku SMA membuat 
Ardy mencintai memotret hingga 
saat ini. Sejak menekuni dunla 
pemotretan pada 1982, dia telah 
membuat karya-karya foto yang 
indah. Ardy mengungkapkan, 
dirinya mencintal memotretkarena 
bisa membidik hal yangindah. 

Dari hanya masuk di ekskul se- 
kolah, Ardy kemudian bergabung 
ke komunitas foto. Namanya 
Perkumpulan Senifoto Suraba- 
ya (PSS). "Pas itu gara-gara guru 
saya ternyata jadi salah satu pen- 
diri komunitas tersebut. Kata- 
nya, kalau saya mau lebih sertus, 
boleh gabung ke komunitas itu. 
Eh, ternyata seneng sampai se- 
karang,” ungkapnya saat di- 
hubungi kemarin (3/4). 

Komunitas tersebut ternyata 
merupakan salahsatu komunitas 
tertuadiSurabaya. Didirikan pada 
1966. "Saya sendiri baru gabung 
waktu SMA itu. Sekitar 1982-an. 
Wah, sudah tama sekali ternyata, 
hampir 40tahun ya ujarnya. 

Kini Ardy pun dipercaya sebagai 
ketua komunitas tersebut. Men- 
Jabat selama tiga tahun hingga 
2022 mendatang, dia mempunyai 
carasendiriuntuk mengajakteman- 
temannya pencinta fotografi un- 
tuk selalu berkarya setiap hari. 

"Di media sosial, kami pu- 








nya photo challenge. Tiap minggu 
temanya berganti-ganti. Dan 
ituakan dinilai dari tiga juri ka- 
mi. Konsepnya kayak kalau 
di Jawa Positu, ada Lensa Ming- 
gu” jelasnya. 

Dalam challenge yang digelar 
di media sosial tersebut, para 
peserta dibebaskan membidik 
apa pun. Yang penting sesuai 
dengan tema. 

Priaalumnus hukum Unair itu 
menjelaskan, jikaberhasilmenjadi 
pemenangdalamtema mingguan, 
pemenang mendapat poin 
maksimal, yakni 15 poin. "Nah, 
kalau sudah terkumpul sampai 
50 poin, kami bisa ngasih gelar 
APSS (Associate Perkumpulan 
Senifoto Surabaya), jelasnya. 

Dari situ, Ardy ingin mengajak 
para penghobi foto untuk tetap 
berkarya setiap hari. Dengan 
tema-tema tertentu, menurut 
dia, para fotografer yang mungkin 
sedangbosan dan bingungakan 
lebih bisa menentukan ide. 

Selain itu, pria kelahiran Sura- 
baya, 15 Maret 1967, tersebut 
seringmengikutilomba. "Sering 
ikutlomba juga bikin kita banyak 
belajar. Dari gimana foto kita 
di mata orang lain sampai kita 
Juga bisa menilai foto-fotoyang 
ikutan. Daripada disimpen di 
hard disk tok ya, kan? Kalau 
menang, itu bonus aja,” ujar- 
nya. (ama/c5/tla) 





Sosial dengan Bersepeda 


Khoiri Soetomo 
Juga Dilatih 


Bersabar dan Telaten 


SURABAYA, Jawa Pos - Bagi Khoiri 
Soetomo, menekuni hobi bersepeda 
punya banyak manfaat. Selain membuat 
sehat secara jasmani dan rohani, gowes 
ternyata juga bisa menyehatkansecara 
sosial. Sebab, eyclist (sebutan pesepeda) 
terbiasa bertemu dengan orang-orang 
baru saat menjelajah berbagai daerah 
dengan sepedanya. Dengan begitu, 
pelan-pelan bisa belajar memahami 
karakter manusia. 

“Lewat main sepeda, saya se- 
ring bertemu dengan banyak 
orang. Jadi, bisa seringtukar 
pengalaman. Makanya, 
para cyclist selalu mudah 
bersosialisasi, tidak min- 
der, dangampang mencari relasi," 
ujar pria asli Jepara tersebut. Selain 
Itu, seseorang yang punya hobi ber- 
sepeda dinilai Khotri tidak pernah ke- 
sepian dan lebih peka terhadap ling- 
kungan sekitar karena terbiasa berbagi 
Jalan dengan pengguna lain. 

Ayah lima anakitu juga mengungkap- 
kan, cyeling dapat membuat otot dan 
jantung seseorang semakin kuat. Dengan 
begitu, hidup bisa lebih produkuf Jauh 
dari penyakit. Bukan hanya itu, bagi 
Khoiri, bersepeda juga bisa membuat 
mental semakin terlatih untuktidakgam- 
pangmenyerah. Sebab, ketika melewati 
rute yang menanjak dengan disertai 
panasnya matahari, dia dilatih bersabar 
dan telaten dalam menaklukkan jarak, 
panas, dan ketinggian. "Umumnya, orang 
yangsuka gowestidak mudah menyerah 
dan lebih sportif dalam menghadapi 
masalah," terang pria kelahiran 1967 itu. 

Khoiri menambahkan, bersepeda 
merupakan aktivitas yang paling di- 
senangi istri. Sebab, olahraga itu bisa 
membuat para pria disiplin waktu, tidur 
teratur, serta menjaga pola makan dan 


wa 


pola hidup. "Sehingga istri-istri cycst 
bisatenangkarena suaminya menerapkan 
pola hidupsehat” celetukketua Surabaya 
Road Bike Community (SRBC) itu. 
Alumnus UPN Veteran Jatim tersebut 
sejak lama menyukal aktivitas bersepeda. 
Tepatnya mulai 2002. Kala itu dia 








memakai mountain bike (MTB) atau 
sepeda gunung. Kemudian, pada 2011 
Khoiri beralih ke sepeda balap gara- 
gara aktivitas yang semakin padat. "Se- 
bab, kalau pakat MTB, cocoknya dibuat 
sepedaan di gunung. Sedangkan Sura- 
baya ini jauh dari gunung. Waktu saya 


AKTIVITAS 
FISIK: Kholri 
menyukal 
lintasan 
menanjak 
untuk 
menyalurkan 
hobi 
bersepedanya, 
Kholri berpose 
didepan 
panggung 
event 

Jawa Pos 
Cyeling. 


tidakada apabila harus mencari rute- 
rute di pegunungan,” ungkapnya. 

Dengan sepeda balapnya itu, dia rutin 
gowes tiap Minggu. Biasanya, dia me- 
ngayuh sepedanya ke Talunongko, arah 
Taman Safari lewat Taman Dayu. Tidak 
Jarang juga pergi-pulang (PP) ke Pacet 
atau Gresik. "Saya selalu ramai-ramai 
dengan komunitas, Berangkat jam 05.30, 
saat udara masih segar” lanjut Khoiri 
yang saat ini menjabat ketua DPP 
Gabungan Pengusaha Nasional Angkut- 
an Sungai, Danau, dan Penyeberangan 
(Gapasdap) itu. 

Namun, sejak adanya pandemi Co- 
vid-19, untuk sementara waktu anggota 
komunitas SRBC bersepeda sendiri- 
sendiri dulu demi mencegah penularan 
virus. Untuk menyiasati agar tetap 
berolahraga, sehari-hari pria asli Jepara 
terseburselalu menyempatkan dirt berlatih 
di rumah dengan sepeda statis. "Target 
saya bersama dengan komunitas, setiap 
minggu rata-rata harus menempuh jarak 
100 km dengan elevasi di kisaran 700 
meter mdpl," imbuhnya. (car/e11/tta) 





